26 AGUSTUS 2019 

TABLOID MINGGUAN EDISI NO. 5 

Rpl0.000/eks | 1JLLL' "nan 



T animbar 


1 


§ 


Wabup Promosi 

Pulau Yayarn 



©mmitoa 2« 

ri Anak Negeri 


Kebanggaan Anak Negeri 


MENUJU 

INDONESIA 

UNGGUL 


SAUMLAKI - Wakil Bupati Kepulauan 
Tanimbar, Agustinus Utuwaly, S.Sos mem¬ 
promosikan keindahan pulau Yayaru yang 
terletak di sebelah bagian barat dari Pu¬ 
lau Seira, Kecamatan Wermaktian sebagai 
destinasi wisata bahari baru di daerah yang 
berbatasan langsung dengan Australia itu. 

Menurutnya pulau tersebut adalah salah 
satu dari sekian banyak pulau di Pulau Sei¬ 
ra Blawat yang sangat indah dan tak ber- 
penghuni. Pulau Yayaru sendiri mempunyai 
daya tarik dari pasir putihnya, yang dikel¬ 
ilingi oleh laut dan sudah sejak dahulu pu¬ 
lau itu menjadi perhentian dan istirahat bagi 
para nelayan setempat yang sedang melaut. 

“Pulau Yayaru memang sangat indah, saya 
ingin mempromosikan pulau itu dengan anak- 
anak muda kaum milenial, sehingga menjadi 
tujuan wisata untuk Kepulauan Tanimbar,” kata 
dia kepada para awak media pada Senin (19/8). 





Utuwaly mengutarakan salah satu upaya di¬ 
rinya melakukan promosi adalah dengan men¬ 
gajak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 
(Forkopimda), Aparatur Sipil Negara (ASN), 
para Kepala Desa (kades), Tokoh Adat, mas¬ 
yarakat Seira dan para siswa-siswi Sekolah Me¬ 
nengah Pertama (SMP) di Kecamatan Wermak¬ 
tian untuk melakukan pengibaran sang saka 
Merah Putih pertama kalinya di pulau itu dan 
BERSAMBUNG KE HAL.11 


Yohana Yembise Kunjungi Tanimbar 



SAUMLAKI - Menteri Pember¬ 
dayaan Perempuan dan Perlindun¬ 
gan Anak Republik Indonesia (RI), 
Prof. DR. Yohana Susana Yembise, 
Dip. Apling, MA melakukan kun¬ 
jungan kerja (Kunker) di Kabu¬ 
paten Kepulauan Tanimbar pada 
Selasa (27/8) hingga Jumat (30/8). 

Menurut Staf Khusus Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Per¬ 
lindungan Anak (Kemen PPPA) RI, 
Pdt. Benny Bernard Arnoldo Naraha 
Lefaan bahwa Menteri Yohana akan 
melakukan perjalanannya dari Jakar¬ 
ta melalui penerbangan pukul 23.35 


SAUMLAKI - Wabup Tanimbar, 
Agustinus Utuwaly, S.Sos melaku¬ 
kan peluncuran dan implementasi 
Peraturan Bupati (Perbud) Nomor 
26 Tahun 2019 tentang ‘Pengelolaan 
Pengaduan Masyarakat Pada Pe¬ 
layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
dan Penerapan Aplikasi Call Center 
Pengaduan’ kepada Pemerintah Ka¬ 
bupaten (Pemkab) dan masyarakat 
Tanimbar pada Senin (19/8). 

Dalam sambutannya, Wabup Utu- 


WIB pada Senin (26/8) dan dijadwal¬ 
kan tiba di Ambon pada pukul 06.50 
WIT kemudian langsung menuju 
Bandara Mathilda Batlayeri Saumlaki. 

“Pasti tanggal 26 Agustus 2019 
ibu menteri datang. Semua momen 
kunjungan saya ke Saumlaki ini saya 
sudah foto dan kirim ke Ibu, kemu¬ 
dian ibu Yohana balas salam hormat, 
salam hangat untuk pak bupati dan 
juga untuk semua teman-teman yang 
terlibat,” ujar dia kepada para awak 
media saat melakukan kunjungan ke 
Saumlaki beberapa waktu lalu. 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


waly mengatakan bahwa pengelo¬ 
laan pengaduan masyarakat melalui 
call center sangat bermanfaat dan 
mempermudah seluruh masyarakat 
Bumi Duan Lolat. Sebelumnya mas¬ 
yarakat harus datang ke Dinas Pena¬ 
naman Modal dan dan PTSP Tanim¬ 
bar untuk melakukan pengaduan 
dengan mengorbankan waktu, 
tenaga dan biaya serta mekanisme 
yang berbelit-belit atau manual. 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


SAUMLAKI - Orang Muda Ka¬ 
tolik (OMK) Stasi Santo Mathias 
Saumlaki di Kabupaten Kepulauan 
Tanimbar menggelar malam puncak 
perayaan ‘Gebyar Kreasi dan Presta¬ 
si’ dengan Tema ‘Katolik Imanku, 
Indonesia Negaraku’ dalam rang¬ 
ka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke¬ 
merdekaan RI ke-74 Tahun 2019. 

Mewakili Bupati Tanimbar 
Petrus Fatlolon, SH., MH, Asisten 
III Bidang Administrasi Umum, 
Bambang Eko Priyanto, S.Pd men¬ 
gatakan HUT RI yang jatuh pada 
tanggal 17 Agustus 1945 adalah 
momentum bersejarah yang mer¬ 
upakan karya dan kasih Allah bagi 
Negara Indonesia. “Tema HUT RI 


ke-74, yaitu SDM Unggul Indone¬ 
sia Maju menjadi pendorong bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Apa yang 
dilakukan oleh OMK Stasi St Mathi¬ 
as Saumlaki adalah cerminan dari 
mewujudkan SDM unggul terse¬ 
but,” kata dia di halaman gedung 
gereja tersebut pada Minggu (25/8). 

Bambang menjelaskan melalui 
tema sental HUT RI ke-74 telah 
memotivasi semua masyarakat In¬ 
donesia, termasuk di daerah yang 
berbatasan langsung dengan Aus¬ 
tralia itu untuk mewujudkan ci¬ 
ta-cita pembangunan Bumi Duan 
lolat, yaitu mewujudkan masyarakat 
Tanimbar yang sehat, cerdas, ber- 
BERSAMBUNG KE HAL.11 


Peluncuran Call Centre Pengaduan 



DPRD Tolak LPJ Pemkab 

BACA DI HAL.02 


Saka Bahari Ikut Sail Nias 

BACA DI HAL.03 


Pembantaian di LautDobo Rusuh di Tanah Papua 

BACA DI HAL.05 BACA DI HAL.12 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 


































02 


26 AGUSTUS 2019 


TANIMBAR RAYA 


DPRD Tanimbar Soroti LP J Keuangan Daerah 



SAUMLAKI - Rapat Paripur¬ 
na Laporan Pertanggungjawaban 
(LPJ) Keuangan Daerah Tahun 
Anggaran 2018 di ruang sidang 
Kantor DPRD Kabupaten Kepu¬ 
lauan Tanimbar di Jin Ir, Soekar¬ 
no, Saumlaki terjadi beda pendapat 
antara DPRD dan Pemda Tanim¬ 
bar. Situasipun menarik, antar be¬ 
berapa anggota DPRD yang mem¬ 
persoalkan keuangan daerah. 

Dalam sidang paripurna yang dimu¬ 
lai sejak Kamis (22/8) dan dilanjukan 
Jumat (23/8) tersebut turut hadir Sek¬ 


retaris Daerah (Sekda) Piterson Rang- 
koratat sebagai Ketua Tim Pengguna 
Anggaran Kabupaten Kepulauan 
Tanimbar, didampingi oleh Kepala 
Badan Pengelolah Keuangan Daer¬ 
ah (BPKD), John Batlayeri serta 
para staf penganggaran. 

Menurut penjelasan tim pengangga¬ 
ran Pemda Kepulauan Tanimbar, yang 
dikategorikan dalam bentuk Sisa Lebih 
Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah 
sisa anggaran yang tidak dapat dicair¬ 
kan pada setiap sisa anggaran yang 
belum sempat keluar dari kas daerah, 


berbeda dengan anggaran yang sudah 
dicairkan dan sempat tertahan pada 
bendahara di setiap SKPD teknis. Tim 
menjelaskan, semua penggunaan an¬ 
ggaran daerah sudah sesuai dengan 
mekanisme dan sistem pengelolaan 
anggaran yang benar, sesuai dengan 
amanat undang-undang yang berlaku. 

Beberapa anggota DPRD dengan 
kritis memberikan tanggapan dan 
sorotan terkait laporan tersebut, di- 
antaranya anggota DPRD dari Partai 
PDIP Simson Loblobly dan DPRD 
dari Partai Gerindra, Paola Laratmase 
serta beberapa anggota DPRD lainnya. 

Menurut Lobloby, banyak persoa¬ 
lan keuangan yang terjadi di tahun 
2018 yang mengakibatkan terjadi 
devisit keuangan daerah sekitar 
Rp82 miliar, kemudian dispekula- 
si dan ditutup oleh anggaran Silpa 
2017 yang totalnya Rp96 miliar. 

Selain itu, disinyalir terdapat pe¬ 
rusahaan-perusahaan fiktif yang 
telah memenangkan tender proyek 
pembangunan daerah tahun 2018 
mencapai milyaran rupiah, dimana 
perusahaan tersebut tidak menyele¬ 
saikan pekerjaannya, bahkan proyek 
tidak sama sekali dikerjakan, namun 
uang muka sudah diambil. Hal itu 
tentunya cukup mempengaruhi per¬ 
imbangan keuangan daerah. Salah 
satu perusahaan yang menjadi topik 
hangat dalam rapat tersebut adalah 
CV Saumlaki Mandiri. 

Selain itu, Lobloby juga menyinggu¬ 


ng soal Dana Desa (DD) yang dinilai 
menjadi masalah serius. Misalnya 
seperti Desa Lingat, DD/ADD senilai 
Rp900 juta tidak dapat digunakan se¬ 
cara baik, bahkan terdapat berbagai 
dugaan penyimpangan keuangan desa 
yang tidak ditindak tegas oleh Pemda, 
dalam hal ini Inspoktorat Daerah. 

Selanjutnya perwakilan dari Daer¬ 
ah Pemilihan (Dapil) I Tanimbar 
Selatan, Paola Laratmase memper¬ 
tanyakan Pemda Tanimbar tentang 
tata cara pengelolaan dan siste, 
keuangan daerah yang terkesan tidak 
transparan sehingga terjadi devisit 
keuangan yang begitu dratis. 

Ia juga mempertanyakan sisa 
anggaran senilai Rp8 miliar dari 
Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018 
Pemda Kepulauan Tanimbar yang 
tidak dikembalikan ke kas negara 
per 31 Desember 2018 dan malah 
digunakan. “Sisa DAK Rp 8 miliar 
yang telah dimanfaatkan pemer¬ 
intah daerah untuk membayar 
kegiatan-kegiatan lain, diluar pe¬ 
runtukan DAK,” kata dia. 

Dalam rapat pembahasan LPJ terse¬ 
but terjadi perbedaan angka pada Sil¬ 
pa 2018 - 2019, sehingga sidang pun 
diskors beberapa menit. Dalam pari¬ 
purna tersebut disentil juga predikat 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia (BPK RI) ke¬ 
pada Pemda Kepulauan Tanimbar 
pada beberapa pekan yang lalu. (L01) 


Polisi Amankan Pelajar 

SAUMLAKI - Hari pertama Pol¬ 
res Maluku Tenggara Barat (MTB) 
menggelar pelaksanaan Operasi Ke¬ 
polisian dengan Sandi Bina Kusuma 
di Saumlaki pada Senin (19/8), ban¬ 
yak pelajar yang kedapatan berkeli¬ 
aran di waktu jam pelajaran. Selain 
berkeliaran di waktu pelajaran, ada 
juga pelajar yang mengkonsumsi 
minuman keras jenis sopi. 

Para pelajar tersebut dibawa ke 
Polres MTB untuk dilakukan pembi¬ 
naan dan setelah itu akan diserahkan 
kepada pihak sekolah dan orang tua 
masing-masing pelajar. 

Sebanyak 26 personil Polres MTB 
dilibatkan dalam pelaksanaan oper¬ 
asi tersebut. Kegiatan itu sendiri di¬ 
awali dengan apel pengecekan seka¬ 
ligus kesiapan pelaksanaan kegiatan 
yang dipimpin oleh PS Kanit Binmas 
Sat Binmas Polres MTB Bripka An- 
tonius Dasfamudi,bertempat diareal 
halaman mapolres.Dalam pelaksa¬ 
naan Operasi Bina Kusuma, lokasi 
- lokasi yang menjadi sasaran kegia¬ 
tan, Desa Olilit Raya bagian Barat, 
Pasar/Pertokoan Saumlaki dan Pas¬ 
ar/Pertokoan Omele desa Sifnana 
serta Terminal Omele desa Sifnana 
Kecamatan Tanimbar Selatan. 

Pada pelaksanaan Operasi Bina 
Kusuma dengan target Operasi pre¬ 
man dan premanisne pada lokasi/ 
wilayah dimaksud, ditemukan be¬ 
berapa pelajar yang berkeliaran pada 
saat jam pelajaran. 

Setelah selesai melaksanakan 
kegiatan dilakukan apel konsolida¬ 
si terkait pelaksanaan tugas. Op¬ 
erasi Bina Kusuma Polres MTB itu 
sendiri berlangsung aman. (Mil) 


Arus Pendek dan Ledakan Tabung Gas, 4 Bangunan Terbakar 


SAUMLAKI - Arus pendek dan 
ledakan dari tabung gas milik seorang 
warga mengakibatkan terbakarnya 4 
bangunan di pemukiman Kampung 
Babar, Kelurahan Saumlaki, Keca¬ 
matan Tanimbar Selatan (Tansel) 
pada Minggu (18/8) pukul 11.45 WIT. 

Menurut salah satu saksi, La 
Maudin (53) kebakaran tersebut 
terjadi saat dirinya sedang beristi¬ 
rahat di kamarnya, bunyi ledakan 
pertama terjadi dari arah belakang 
kamar kost milik Beni. 

Selanjutnya ia mendengar war¬ 
ga disekitar berteriak akibat panik 
adanya kebakaran tersebut. Hal itu 
membuat dirinya terbangun dan 
keluar serta melihat api yang mem¬ 
besar dari ara kost-kostan yang ter¬ 
buat dari papan tersebut. 

Saksi yang memiliki ruko sem- 
bako itu juga melihat para penghuni 
rumah dan warga sekitar berusaha 
membantu mengeluarkan barang-ba¬ 
rang yang dapat diselamatkan dari 
amukan api. Sementara warga lainnya 
berusaha memadamkan api dengan 
menggunakan alat seadanya. Na¬ 
mun api tersebut kian membesar dan 
merambat ke kamar kos dan bangu¬ 
nan sekitarnya, termasuk miliknya. 

Menurut Kepala Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Kepulau¬ 
an Tanimbar, Cornelis Belay, S.Sos, 
M.Si, armada Mobil Pemadam Ke¬ 
bakaran (Damkar) Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Kepulau¬ 
an Tanimbar tiba di lokasi kejadian 
guna memadamkan api yang sema¬ 
kin mengganas tersebut. Merekaju- 
ga dibantu oleh Mobil Tanki Air 
milik TNI-AL dan 4 Mobil tanki 



air milik warga yang bersama-sa¬ 
ma melakukan upaya pemadaman 
bangunan-bangunan yang telah 
dilalap api tersebut. 

Pada pukul 15.10.WIT, api dapat 
dipadamkan, dan dilanjutkan oleh 
proses pendinginan oleh petugas. 

Meski tak memakan korban, 
kebakaran itu menimbukan ker¬ 
ugian materian yang besar sebab 
total 4 bangunan tersebut hangus 
tanpa ada sisa. Rincian kerugian itu 
diantaranya 1 unit ruko atas nama 
pemilik La Maudin dengan jumlah 
kerugian menurut pemilik bangu¬ 
nan diperkirakan sekitar kurang 
lebih Rp200 juta. 1 unit ruko atas 
nama pemilik Arfan dengan jum¬ 
lah kerugian mencapa Rp 100 juta. 1 
unit ruko atas nama Emerlin Siana 
Go dengan jumlah kerugian menca¬ 
pai Rp400 juta. Serta 6 unit kamar 


atas nama pemilik Caiwat dengan 
jumlah kerugian Rp350 juta. (L01) 


NOMOR PENTING 


0 Polres MTB 
0918-22033 

0821-1417-1217 (SMS/WA) 

0 Pengaduan Lalu Lintas 
0823-1290-7773 

0 Pengaduan PTSP 
0812-4740-5697 

0 Darurat Bencana BPBD 
0822-4863-8163 

0 RS Fatimah Olilit 
0822-4803-6596 

0 Teknisi PLN Saumlaki 
0822-4803-6596 

0 Damkar MTB 

0821-9836-5288 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 




















TANIMBAR RAYA 


26 AGUSTUS 2019 


03 ^Ldlemuku 


Danlaiial Lepas Kontingen Saka Bahari ke Safl Nias 


OLILIT - Pangkalan Angkatan 
Laut (Lanal) Saumlaki menggelar 
upacara pelepasan kontingen saka ba¬ 
hari untuk mengikuti Pelantara 9 sail 
Nias di Lapangan Apel Mako Lanal 
Saumlaki, JL Slamet Riyadi Nomor 
1 Lakateru, Olilit Raya, Kecamatan 
Tanimbar Selatan pada Selasa (20/8). 

Melalui Pasintel Lanal Saumla¬ 
ki, Kapten Laut (P) Agus Hariyan- 
to bahwa dalam amanat Danlanal 
Saumlaki Letkol Laut (P) Hartanto 
M. Tr. Hanla mengatakan bahwa 
acara pelantara adalah agenda ta¬ 
hunan Tentara Nasional Indonesia 
(TNI) Angkatan Laut (AL) yang 
mengundang pemuda dan pemu¬ 
di yang tergabung dalam gerakan 
pramuka untuk berinteraksi dan 
bersosialisasi bersama rekan-rekan 
mereka dari seluruh indonesia. 

Dalam acara itu juga akan di¬ 
adakan kegiatan sosial di setiap 
pelabuhan yang disinggahi selama 
pelayaran aan akan menampilkan 
budaya dari setiap daerah peserta 
serta acara puncak sail nias yang 
akan menampilkan parade kapal 
perang serta kegiatan kegiatan 
kebaharian lainnya. 

“Pelepasan anggota saka baha¬ 
ri Lanal Saumlaki sebagai duta dari 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar un¬ 
tuk mengikuti acara pelayaran lintas 
nusantara sebagai bagian dari acara 
tahunan Kementerian Pemuda Re¬ 
publik Indonesia serta Kementerian 
Pariwisata yaitu Sail Nias,” kata dia. 

Hartanto menjelaskan tujuan 
diselenggarakannya kegiatan itu 
untuk memberikan bekal kepada 
para anggota pramuka tentang ke¬ 
hidupan sebagai bangsa bahari yang 
merupakan kodrat dari bangsa In¬ 
donesia sebagai negara kepulauan. 

Selain itu kegiatan pelantara 
tersebut juga merupakan sebuah 
kegiatan dalam rangka mewujud¬ 


kan pilar pertama dari program po¬ 
ros maritim dunia yaitu memben¬ 
tuk pemuda dan pemudi Indonesia 
yang memiliki budaya maritim. 

Menurutnya budaya maritim 
merupakan akar dari program poros 
maritim dunia, karena dengan memi¬ 
liki budaya maritim maka pemuda 
dan pemudi Indonesia akan memiliki 
semangat juang yang pantang menyer¬ 
ah seperti gelombang samudera yang 
menghempas pantai, memiliki ketega¬ 
ran jiwa seperti batu karang di sepan¬ 
jang pantai yang tiada lelah dan putus 
asa membentengi daratan di dalamnya. 

“Filosofi gelombang samudera 
harus melekat kuat dalam diri ka¬ 
lian masing masing, dimana tidak 
ada satu teknologipun yang mampu 
untuk menaklukan serta mempre¬ 
diksi gelombang samudera secara 
pasti. Gelombang samudera tidak 
bisa dilawan. Jika ada yang akan 
mengarungi gelombang samud¬ 
era maka mereka harus sanggup 
dan mampu untuk berkawan den¬ 
gan gelombang samudera apapun 
resikonya,” paparnya. 

Hartanto pun meminta para an¬ 
ggota pramuka saka bahari untuk 
terus tingkatkan ketakwaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa dimanapun 
berada sebagai landasan dalam 
setiap kegiatan, serap ilmu dan 
pengalaman sebanyak-banyaknya 
agar kelak dapat berguna bagi ke¬ 
hidupan di kemudian hari. 

“Selalu percaya diri, jangan 
minder dihadapan duta-duta dari 
daerah lain. Tunjukkan kebang- 

f aan kalian yang luar biasa sebagai 
ontingen yang berangkat dari 
wilayah perbatasan NKRI. Serta 
Tunjukanlah bahwa kalian lebih 
dari mereka karena kalian adalah 
garda terdepan NKRI,” tutup dia. 

Turut hadir pada kegiatan terse¬ 
but Wakil Bupati (Wabup) Tanimbar 


Bupati Dengarkan Masukan 100 Penenun 


SAUMLAKI - Bupati Kepulauan 
Tanimbar, Petrus Fatlolon, SH., MH 
yang didampingi oleh Ketua Tim 
Penggerak Pemberdayaan dan Kes¬ 
ejahteraan Keluarga (TP-PKK) Ta¬ 
nimbar, Joice M. Fatlolon Pentury, SP 
menggelar pertemuan perdana ber¬ 
sama sebanyak 100 pengrajin tenun 
di kediaman bupati, Minggu (26/8). 

Pertemuan ini guna menden¬ 
garkan langsung masukan dari para 
pengrajin dalam menghasilkan 
tenun khas dari Tanimbar tersebut. 
Bupati meminta para pengrajin yang 
hadir saat itu untuk mengisi daftar 
hadir dengan mencantumkan usaha 
tenunan dilakukan secara peroran¬ 
gan atau kelompok agar keaepannya 
bantuan yang akan diberikan oleh 
Pemkab Tanimbar melalui Dinas Ko¬ 
perasi dan UKM dapat tersalurkan 
secara baik dan tepat sasaran. 

Ia mengatakan untuk kedepannya 
para pengrajin tenun akan langsung 
didampingi oleh dinas terkait, kemudi¬ 
an dalam memasarkan produk tenun¬ 
an akan langsung melalui Disperindag- 
naker dan Dewan Kerajinan Nasional 
Daerah (Dekranasda) dengan mencari 
kebutuhan pasar. 

“Dari Dinas Koperasi dan UKM, 
Disperindagnaker dan Dekranasda 


akan ikut beri masukan tentang mo¬ 
tif yang lagi dicari atau dibutuhkan. 
Supaya motif yang ibu-ibu buat ha¬ 
rus disesuaikan tanpa mengurangi 
kekhasan dari daerah masing-masing. 
Sekarang akan didata dulu usahanya 
dalam bentuk perorangan atau kelom¬ 
pok, kemudian akan dianggarkan di 
APBD dan bisa terealisasi bantuan itu 
pada tahun 2020,” kata dia. 

Sementara itu, selaku ketua Dekra¬ 
nasda Tanimbar, Joice Fatlolon menu¬ 
turkan bahwa Tanimbar mempunyai 
keunggulan yang lebih dibidang tenun 
jika dibandingkan dengan daerah pen¬ 
grajin tenun lainnya di Maluku, yaitu 
Kaoupaten Maluku Barat Daya (MBD) 
tetapi dari segi kualitas dan harga, tenun 
Tanimbar masih jauh kalah saing. “Mari 
kita mulai membenah tingkat kualitas 
produk tenun sesuai dengan permint¬ 
aan konsumen yang mau memesan 
tenunan hasil ATBM dan godokan, 
yang penting kualitasnya harus bagus. 
Sekarang sudah saatnya kain tenun Ta¬ 
nimbar harus tampil,” harapnya. 

Dalam pertemuan tersebut ada be¬ 
berapa masukan yang disampaikan para 
pengrajin, diantaranya terkait pewarna 
benang, benang berkualitas, para generasi 
muda penerus daerah yang sudah malas 
untuk mempertahankan budaya. (L02) 


Agustinus UtuwalyS. Sos, Danramil 
1507/02 Saumlaki Kapten Inf An- 
dalais, Anggota Polres MTB Bripka 
A. Johanis, Anggota Kodim 1507/ 
Saumlaki Serka D. Dedy. K dan Para 
orang tua anggota Saka Bahari. 

Kegiatan itu terlaksana ber¬ 
dasarkan Undang-Undang (UU) 
RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang 
Gerakan Pramuka, Kep Kemenko 
Bidang Maritim RI NO. 68/2019 
tentang panitia penyelenggara sail 
Nias 2019 dan Sprin KAS AL NO. 
789/V/2019, tentang Pelaksanaan 
Pelantara 9 Sail Nias tahun. 2019. 

Kegiatan Pelantara 9 tahun 2019 
sendiri bertujuan untuk membina 
dan mengembangkan anggota ger¬ 
akan Pramuka Saka Bahari agar 
memiliki tambahan pengetahuan, 
pengalaman,ketrampilan dan kecaka¬ 
pan di bidang kebaharian yang dapat 
menjurus kepada kemandirian peng¬ 
hidupannya di masa mendatang, rasa 
cinta bahari pada khususnya dan tanah 
air Indonesia pada umumnya, sikap 


dan cara berfikir yang lebih matang da¬ 
lam menghadapi segala tantangan nid- 
up, terutama menyangkut kebaharian 
dan mampu menyelenggarakan kegia¬ 
tan di bidang kebaharian secara positif 
berdaya guna dan tepat guna, sesuai 
dengan minat dan bakatnya serta ber¬ 
manfaat bagi masyarakat sekitarnya. 

Sasarannya adalah anggota 
Gerakan Pramuka mampu me¬ 
manfaatkan segala pengetahuan, 
keterampilan, pengalaman dan ke¬ 
cakapannya untuk ikut berperan 
secara aktif dalam pembangunan 
nasional, khusunya di bidang keba¬ 
harian, kelestarian lingkungan hid¬ 
up yang menyangkut kebaharian 
dan lebih mencintai tanah air dan 
mengenal adat istiadat dalam bing¬ 
kai Bhineka Tunggal Ika. 

Sail pelantara tahun ini akan dilak¬ 
sanakan diatas Kapal Perang KRI jenis 
LPD selama 20 hari, terhitung sejak 
Senin (2/9) hingga Minggu (22/9) 
dengan rute Jakarta, Sobolga, Nias, 
Lampung, Banten dan Jakarta. (L02) 



Tunggu Moratorium Selesai, PT. KJB Muat Kayu 


SAUMLAKI - PT. Karya Jaya Ber- 
dikari (KJB) melakukan pemuatan 
kayu meski moratorium penghentian 
operasional pengelolaan hutan telah 
dikeluarkan oleh Gubernur Maluku, 
Murad Ismail dan Bupati Kepulauan 
Tanimbar, Petrus Fatlolon. 

Menurut camp manajer perusa¬ 
haan tersebut, Fitra Yudha, semenjak 
moratorium kegiatan Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu- 
Hutan Alam (IUPHHK-HA) atau 
Hak Pengelolaan Hutan (HPH) 
dikeluarkan Bupati Fatlolon kepada 
Direktur Utama PT. KJB melalui su¬ 
rat nomor 552/785/2019 tertanggal 
26 Juni 2019 dan Gubernur Malu¬ 
ku, Murad Ismail dengan nomor 
552/1850 tertanggal 10 Juni 2019 
lalu, PT. KJB telah menghentikan 
produksi pemanfaatan hutan. 

“Namun pihak PT. KJB tetap 
melaksanakan kegiatan penanaman 
dan sosial lainnya di sekitar wilayah 
kerjanya,” ujar dia kepada awak media 
yang mendatangi basecamp PT. Karya 
Jaya Berdikari di Desa Arma, Keca¬ 


matan Nirunmas pada Selasa (20/8) 

Ia mengatakan dalam surat mora¬ 
torium tersebut, asumsi mereka tidak 
ada pelarangan pemuatan kayu yang 
dilanggar. Sehingga pihak perusanaan 
hanya melakukan pemuatan, namun 
mereka tidak lagi melakukan peram¬ 
bahan dan membawa keluar kayu dari 
lokasi logpond yang ada. “Pihak peru- 
sahan tetap taat pada surat moratori¬ 
um tersebut sambil menunggu hingga 
pencabutan Moratorium dikeluarkan 
oleh Gubernur Maluku,” tuturnya. 

Selain itu pihak perusahan tetap 
melakukan aan penanaman bibit 
pohon di areal hutan yang sudah 
ditebang dan kegiatan- kegiatan 
sosial sepanjang tidak melanggar 
ketentuan perundang-undangan 
vang berlaku. Yudha mencontoh¬ 
kan kegiatan sosial yang dilakukan 
sepanjang moratorium dikeluarkan, 
seperti pembersihan lapangan up¬ 
acara di kecamatan dan bantuan ke 
Desa Manglusi, termasuk beberapa 
desa lain. v< Mereka meminta ban¬ 
tuan ke pihak kami,” jelasnya. (L01) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 










04 ffeLelemuku 


26 AGUSTUS 2019 


MALUKU RAYA 


Thaher Hanubun Hadiri Rakernas Bupati se Indonesia 



BADUNG - Bupati Maluku Tenggara, 
M. Thaher Hanubun mengikuti Rapat 
Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pe¬ 
merintah Kabupaten Seluruh Indone¬ 
sia (Apkasi) yang dibuka oleh Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo di 
Badung, Bali, Rabu (21/8). 

Selain Eko, rapat yang diikuti ratusan 
bupati se Indonesia itu juga hadir Sek¬ 


jen Kementerian Dalam Negeri Hadi 
Prabowo dan Wagub Bali Tjokorda 
Oka Artha. Menteri Eko mengatakan, 
kolaborasi antara pusat dan daerah ha¬ 
rus terus ditingkatkan untuk mengak¬ 
selerasi pembangunan perdesaan. 

“Saya mengapresiasi dan berterima 
kasih kepada para bupati yang selama ini 
telah bersama-sama membangun desa 
bersama pemerintah pusat,” ujar Eko. 


Ia menjelaskan, Presiden Jokowi terus 
berkomitmen membangun ekonomi 
desa. Dana Desa pada tahun depan 
naik menjadi Rp72 triliun. Dalam 
lima tahun ke depan, 2019-2024, total 
dana desa rencananya Rp400 triliun. 
Lima tahun terakhir, 2015-2019, total 
dana desa sudah Rp257 triliun. “Model 
pembangunan desa di Indonesia tel¬ 
ah menjadi rujukan dunia. Ekonomi 
desa terus bergeliat, dan secara konkrit 
mampu menurunkan angka kemi¬ 
skinan perdesaan dan meningkatkan 
kesejahteraan warga desa,”. 

Jumlah penduduk miskin di perde¬ 
saan yang per Maret 2019 sebanyak 
15,15 juta jiwa atau 12,85 persen, turun 
393.400 orang dari 15,54 juta orang 
pada September 2018. Kesenjangan 
perdesaan juga diturunkan jadi 0,317 
dari sebelumnya 0,334. “Untuk perta¬ 
ma kalinya, jumlah penurunan kemi¬ 
skinan di desa jumlahnya lebih besar 
daripada di kota. Tentu saja salah sa¬ 
tunya karena dampak dana desa dan 
kerja-kerja para bupati,” papar Eko. 


Oleh karena itu, ke depan, Eko ber¬ 
harap kolaborasi positif antara Kemen¬ 
terian Desa dan pemerintah kabupaten 
se-Indonesia terus diperkuat.“Sudah 
banyak success story kebangkitan 
ekonomi desa yang didorong kerja 
sama kementerian dan para bupati. 
Harus terus dipacu ke depan,” ujarnya. 

Ketua Umum Apkasi Abdullah 
Azwar Anas mengatakan, pemkab 
se-Indonesia berterima kasih kepada 
pemerintah pusat yang memberi per¬ 
hatian khusus kepada desa, yang tak 
lain adalah jantung dari kabupaten-ka¬ 
bupaten di Tanah Air. 

“Dalam Rakernas ini, para bupa¬ 
ti juga akan menyamakan persepsi 
untuk memperkuat mainstream par¬ 
adigma pembangunan SDM yang 
telah menjadi garis kebijakan Presiden 
Jokowi, termasuk soal desa karena 
prioritas dana desa sudah bergeser 
dari infrastruktur ke pemberdayaan 
ekonomi warga. Artinya di situ ada 
kebutuhan untuk peningkatan kap¬ 
asitas SDM desa,” papar Anas. (K06) 


Peringatan HUT RI ke 74 di Tiakur 


TIAKUR - Bupati Maluku Barat 
Daya (MBD) Benyamin Th. No- 
ach, S.T. bertindak selaku Inspek¬ 
tur Upacara Peringatan detik-detik 
Proklamasi dalam rangka HUT RI 
ke-74 pada Sabtu (17/8) di Lapan¬ 
gan Kalwedo Tiakur. 

Hadir dalam upacara ini Ketua TP. 
PKK Kabupaten MBD Ny. Rely Noach 
mendampingi Bupati, Ketua dan Ang¬ 
gota DPRD Kabupaten MBD, Kapol¬ 
res MBD, Sekda MBD dan Pimpinan 
OPD (Organisasi Perangkat Daerah), 
Pimpinan TNI di Tiakur, Kepala Kejak¬ 
saan Negeri Kabupaten MBD, Pimpinan 
Instansi Vertikal serta pejabat sipil lainn¬ 
ya, tokoh agama dan masyarakat. 

Upacara berlangsung khidmat dengan 
Komandan Upacara Danki (Komandan 
Kompi) Brimob Polda Maluku di Tiak¬ 
ur. Ratusan peserta Upacara terdiri dari 
ASN (Aparatur Sipil Negara), TNI/Polri, 
mahasisiwa dan siswa-siswi SD, SMP, 
SMA dan undangan lainnya memadati 
Lapangan Kalwedo. 

Pada upacara kali ini, selain Bupati ber¬ 
tindak sebagai Inspektur Upacara memi¬ 
mpin mengheningkan cipta, juga diba¬ 


cakan naskah teks Proklamasi oleh Ketua 
DPRD MBD, Chau S.E.M. Petrusz. 

Penaikan Bendera Merah Putih dilaku¬ 
kan dengan sukses oleh 72 anggota Paski¬ 
bra Kabupaten MBD yang merupakan 
pelajar SMU dari 17 kecamatan di MBD 
dengan Komandan Pasukan Salmon 
Jacob Awiara (SMA Negeri 1 Lemola), 
Pembawa Baki adalah Matelda Arkoma 
Anamofa (SMA Negeri Letwurung), se¬ 
dangkan Pengibar Bendera masing mas- 
ing Johan Anidlah (SMA Negeri 2 Babar 
Timur), Junior George Matmey (SMA 
Negeri Tiakur), Yan Pieter Merkau (SMA 
Negeri Tiakur). 

Peringatan ini juga dimeriahkan den¬ 
gan penyerahan penghargaan tanda 
kehormatan Satya Lencana Karya Satya 
XXX, XX dan X secara simbolis kepada 
ASN berprestasi di jajaran Pemda MBD 
dan instansi vertikal lainnya. 

Setelah puncak Upacara, dilakukan 
juga penekanan tombol oleh Bupati 
MBD menandai dimulainya secara 
resmi Pameran Pembangunan yang 
pesertanya adalah segenap OPD, 
lembaga pemerintah lainnya maupun 
non pemerintah di Tiakur. (K07) 


Mahfud Gozali Jabat Dandim Ternate 


TERNATE - Komandan Korem 
152/Babullah Kolonel Inf Endro 
Satoto memimpin langsung Serah 
Terima Jabatan (Sertijab) Koman¬ 
dan Kodim 1501/Ternate dari Let¬ 
nan Kolonel Kav Bambang Sugiy- 
arta kepada Kolonel Czi Mahfud 
Ghozali, bertempat di gedung Ba- 
bullah Korem 152, Selasa (20/8). 

Dalam amanatnya, danrem men¬ 
yampaikan apresiasi kepada Bam¬ 
bang Sugiyarta beserta isteri atas 
dharma bhaktinya dalam memi¬ 
mpin Kodim Ternate. Juga kepada 
Kolonel Czi Mahfud Ghozali dan 
isteri disampaikan selamat bertu¬ 
gas memimpin satuan yang meli¬ 
puti Kota Ternate dan Kabupaten 
Halmahera Barat ini. Sebab kedua 
wilayah ini memiliki kondisi sosial, 
ekonomi, suku bangsa, adat istiadat 
yang beragam, serta Kota Ternate 
sendiri sebagai kota terbesar di 
Provinsi Maluku utara dan juga se¬ 


bagai pusat bisnis mempunyai ting¬ 
kat kerawanan yang cukup tinggi. 
“Karena heterogenitas masyarakat 
serta perubahan struktur sosial 
dari desa ke perkotaan turut mem¬ 
bawa berbagai permasalahan yang 
biasa terjadi di perkotaan seperti 
perkelahian antar kampung mau¬ 
pun permasalahan urban lainnya, 
juga Kabupaten Halmahera Barat 
yang hingga kini masih dihadapkan 
dengan permasalahan tapal batas 6 
desa harus menjadi fokus tersendiri 
agar kejadian konflik yang pernah 
terjadi dapat diantisipasi sedini 
mungkin dengan bersinergi bersa¬ 
ma aparatur lainnya,” ujar dia. 

Mahfud Ghozali sebelumnya men¬ 
jabat sebagai Pamen Sus Dirziad, se¬ 
dangkan pejabat lama Letnan Kolo¬ 
nel Kav Bambang Sugiyarta, S.H., 
M.M., M.Tr (Han) selanjutnya akan 
bertugas sebagai Wakapendam 
XVI/Pattimura di Ambon. (M01) 



Dukungan ke Festival Kreatif Jalan Baru 


AMBON - Gubernur Maluku, Irjen 
Pol (Purn) Drs. Murad Ismail, men¬ 
dukung penuh kreativitas pemuda 
dan masyarakat jalan baru, dalam 
upaya menjadikan jalan baru sebagai 
tolak ukur model pemukiman, yang 
baik, bersih dan ramah. 

“Sebagai Pembina saya mendukung 
penuh kreativitas pemuda dan mas¬ 
yarakat jalan baru,” ungkap Gubernur 
dalam sambutannya saat mengun¬ 
jungi dan melihat langsung Creative 
Festifal yang diselenggarakan para 
pemuda, Senin (12/8) di Jalan Baru, 
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. 

Sebagaimana diketahui, sebelum¬ 
nya jalan baru merupakan sebuah 
Kawasan kumuh di tengah Kota Am¬ 
bon, yang kini oleh para pemuda di¬ 
sulap menjadi sebudi kawasan yang 
indah dan menarik untuk dikunjun¬ 
gi. Melalui, Djalan Baroe Creative 
Festival 2.0 yang telah diselengga- 
ralan selama dua tahun terakhir 
menyongsong 17 Agustus, kawasan 
tersebut telah menjadi kawasan 
yang indah dan dipenuhi berbagai 
jajanan makanan yang dijual warga. 

Gubernur di dampingi istri, Ny. 
Widya Murad Ismail, tiba sekitar 
pukul 21.00 WIT dan disambut me¬ 
riah warga dengan tarian hadrat. Se¬ 
lanjutnya menikmati jajanan berupa 
iga bakar yang dijual warga. Tampak 
pula wistawan asing yang turut me¬ 
nikmati jajanan dan keindahan seti¬ 
ap Lorong kawasan tersebut. 

“Saya menyambut baik penyeleng¬ 
garaan Creative Festival ini, karena 
meskipun saya tinggal di Waihaong, 
tetapi tempat bermain saya di Jalan 
Baru ini,” kata gubernur. 

Dikatakan, jalan baru yang dulunya 


perkampungan kumuh kini bisa beru¬ 
bah menjadi perkampungan modern. 
Sebagai pembina, dirinya men¬ 
dukung penuh kreativitas pemu¬ 
da dan masyarakat jalan baru, 
dalam upaya menjadikan jalan 
baru sebagai tolak ukur model 
pemukiman, yang awalnya kumuh 
di tengah Kota Ambon menjadi 
baik, bersih dan ramah. 

“Atas inisiatif pemuda dan warga 
jalan baru, sehingga jalan baru ter¬ 
us berbenah,” ungkapnya. 

Di lain sisi, gubernur juga meng¬ 
ingatkan, upaya lain yang mesti 
diperhatikan oleh para pemuda dan 
masyarakat jalan baru adalah soal 
sampah di sungai yang berbatasan 
langsung dengan pemukiman warga. 

“Harus ada solusi dan komit¬ 
men bersama antara masyarakat, 
Pemerintah Kota Ambon dan Pe¬ 
merintah Provinsi Maluku untuk 
kepentingan lingkungan dan zona- 
si Jalan Baru sebagai wilayah bebas 
sampah,” ucapnya. 

Dirinya juga sangat mengharpkan 
agar pemuda jalan baru untuk ter¬ 
us meningkatkan kualitas Sumber 
Daya Manusia (SDM), karena ini 
penting dalam rangka untuk men¬ 
dukung visi Pemerintah Provinsi 
Maluku dan Kota Ambon, sehingga 
kedepan Provinsi Maluku dan Kota 
Ambon dapat sejajar dengan daer¬ 
ah lain di Indonesia. 

Mengakhiri sambutannya, guber¬ 
nur juga berharap, agar kegiatan 
seperti Jalan Baru Creative Festival 
ini, bukan saja dilaksanakan dijalan 
baru tetapi juga dapat dilaksanakan 
di tempat lain, bahkan bila perlu 
menjadi agenda tahunan. (P01) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 









MALUKU RAYA 


26 AGUSTUS 2019 


05 s&Lelemuku 



Pembantaian di KM Mina Sejati Akibat Berkelahi 


DOBO - Kapolres Kepulauan 
Aru, AKBP Adolof Bormosa men¬ 
yatakan pembantaian yang terjadi di 
atas kapal motor (KM) Mina Sejati 
yang berlayar di Laut Aru pada Jumat 
(17/8), berawal dari aksi perkelahian 
sesama anak buah kapal (ABK). 

Dikatakan perkelahian itu sempat 
dilerai dan diselesaikan antara sesama 
ABK, namun pada malam hari ker¬ 
ibutan kembali terjadi. Insiden pem¬ 
bantaian oleh tiga pelaku itu sendiri 
dilakukan pada Sabtu (17/8) dini hari 
saat rekan-rekannya sesama ABK se¬ 
dang tertidur. Saat peristiwa ini diketa¬ 
hui oleh nahkoda, hal tersebut kemu¬ 
dian disebarluaskan ke kapal-kapal 
lainnya guna meminta bantuan. 

Namun, ia belum dapat men¬ 
jelaskan motif yang memicu perke¬ 
lahian yang berujung pada aksi pem¬ 
bantaian pada kapal yang membawa 
36 orang itu. Dalam insiden terse¬ 
but, 11 orang selamat, 2 ditemukan 
tewas dan 23 orang lainnya belum 


ditemukan, termasuk para pelaku. 

Sementara itu, pihak TNI AL 
menyatakan ada 7 ABK yang tewas 
dalam insiden itu. Namun, hingga 
kini jasad 5 ABK lainnya yang din¬ 
yatakan tewas beserta 18 ABK lain¬ 
nya belum juga ditemukan. 

Hingga Minggu (25/8) Kepoli¬ 
sian, TNI AL dan Basarnas sedang 
melakukan pencarian 20 ABK dan 
3 pelaku pembantaian yang belum 
ditemukan itu. Sedangkan KM 
Mina Sejati yang saat ini masih be¬ 
rada dilaut akan segera ditarik ke 
darat guna dilakukan investigasi. 

Sebelumnya pada Senin (19/8) 
Kepala Kantor Badan SAR Nasional 
Cabang Ambon, Muslimin mengatakan 
bahwa KM Mina Sejati telah dibajak 
oleh 3 orang ABK. Hal ini terungkap 
setelah KRI Lada-521 dari jajaran TNI 
AL menyergap para pelaku pemba¬ 
jak di tengah laut. Mereka bernama 
Nurul Huda (masinis), Ferri Dwi Les- 
mana dan Qersim Ibnu Malik. (L01) 


n ju 


Peran Putri Papua di Kodam Pattimura 


AMBON - Mayoret hingga pe¬ 
main bass pada drumband Pela 
Gandong Pattimura, Putri Pap¬ 
ua bernama Sertu (K) Magdale- 
na Agaki Abituren dan Sertu (K) 
Sofi Paliama telah membuat decak 
kagum masyarakat di kota Ambon 
pada perayaan HUT Proklamasi 
Kemerdekaan RI ke 74 di Lapangan 
Merdeka, Sabtu (17/8). 

Dengan bergerak lincah dan ge¬ 
sit Mayoret asal dari Papua yaitu 
Sertu Magdalenna dengan stik ja- 
masternya saat memimpin Drum¬ 
band Pela Gandong di kota Ambon 
khususnya lapangan merdeka yang 
suaranya membahana. 

Kodam XVI/Pattimura patut 
berbangga, sebab Magdalena, Bin¬ 
tara PK 21 (Turmintakah Urminu 
Siminudospers) Kesatuan Ajendam 
XVI/Pattimura didaulat menjadi 
seorang Penatarama Drumband 
Pela Gandong merupakan seorang 
mayoret wanita yang gesit. Sebab 
perjuangan yang dilakukan sangat 
berat, dengan seleksi yang dilewati 
juga sangat ketat. Selain itu, Kow¬ 
ad kelahiran Nabire 11 Februari 
1993 tersebut pernah menyabet 
juara Dua pada kejuaraan Nasional 


Yongmodo Piala Kasad Cup ke-8 
Tahun 2018 di Bali pada kategori 
wanita kelas -65 Kg. 

Selain Magdalena juga terdapat 
Sertu (K) Sofi Paliama sebagai 
penabuh Bass Drum yang dengan 
perkasanya membawa Bass Drumb 
kesana kemari berlari lincah, gesit 
dan kuat. Wanita yang sehari-hari 
menjabat sebagai Bareskrimtip- 
idsus 1 Unit Idiktipsus Kesatuan 
Pomdam Pattimura juga pernah 
dipercaya tergabung dalam Satgas 
Indobatt-03 Batalyon Komposit 
TNI Kontingen Garuda XXXV-C/ 
Unamid (United Nations Mission 
In Darfur) tahun 2017. 

Ada juga Sertu (K) Iin Cahyati 
Djalali Abituren Bintara PK 21 ja¬ 
batan Bajahril Urpeslog si Tuud Ke¬ 
satuan Kumdam XVI/Pattimura yang 
saat ini bertugas di luar negeri dan ter¬ 
gabung di Satgas Yonmek TNI Konga 
XXIITM Unifil tahun 2019. 

Para putri-putri asal Papua ini ber¬ 
hasil menunjukkan prestasinya di 
bidang masing-masing. Ini menjadi 
motivasi kepada wanita Indonesia 
lainnya agar lebih bersemangat ber¬ 
saing dan tidak kalah dengan para pra¬ 
jurit pria di Kodam Pattimura. (M01) 



Angka Kemiskinan di Maluku Menurun 


AMBON - Gubernur Maluku Ir¬ 
jen Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail 
menyatakan angka kemiskinan di 
Maluku berangsur turun hingga 
sebesar 0,16 persen, atau sebanyak 
1.600 orang per Juni 2019. 

Selain angka kemiskinan, ber¬ 
dasarkan data Badan Pusat Statis¬ 
tik (BPS) Maluku juga telah terjadi 
pertumbuhan ekonomi (PE) sam¬ 
pai dengan triwulan II tahun 2019 
sebesar 6,09 persen. Begitu pula 
produk domestik regional bru¬ 
to (PDRB) Maluku per Juni 2019 
mencapai Rp 11,44 triliun. 

“Kepemimpinan saya dan sauda¬ 
ra Wakil Gubernur memang baru 
seumur jagung, tetapi kita patut 
bersyukur. Hal positif ini merupa¬ 
kan kontribusi semua pihak. Saya 
berterimakasih atas dukungan dan 
kerjasama semua pihak di Maluku,” 
kata dia saat Rapat Paripurna Istime¬ 
wa DPRD Maluku dalam rangka 
Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-74 


Provinsi Maluku, di Gedung DPRD 
Provinsi Maluku, Senin (19/8). 

Karena semua bekerja dalam 
sistem, kata Gubernur, maka ke¬ 
berhasilan yang diperoleh adalah 
keberhasilan secara sistemik. Un¬ 
tuk itu, sangat penting sekali men¬ 
jaga disiplin, etika dan etos kerja, 
sehingga semua unsur yang terlibat 
dalam sistem dapat berfungsi se¬ 
bagaimana mestinya. 

“Karena itu, saya minta agar 
semua orang tertib dalam sistem. 
Saya berharap tidak ada yang ber¬ 
main di luar sistem, apalagi sampai 
merusak sistem,” tegas Gubernur. 

Dalam rentang usia 74 tahun 
Provinsi Maluku, lanjut Guber¬ 
nur, berbagai keberhasilan, ke¬ 
gagalan maupun tantangan dan 
peluang datang silih berganti. 
“Banyak kesuksesan telah kita 
raih, tetapi masih banyak juga 
tugas yang harus kita kerjakan 
kedepan,” ajak Gubernur. (P01) 


Walikota Ajak Lakukan Aksi Bersih Laut 


AMBON - Walikota Ambon, Rich- 
ard Louhenapessy mengajak seluruh 
masyarakat untuk lebih meningkat¬ 
kan kesadaran terhadap kebersihan 
lingkungan. Ajakan tersebut disam¬ 
paikan Walikota saat membuka Aksi 
Bersih Laut yang digagas Pandu Laut 
Nusantara pada Minggu (18/8). 

Menurut Walikota, salah satu isu 
yang sangat serius dihadapi oleh 
Pemerintah dan bangsa adalah isu 
lingkungan, dimana ancaman sampah 
plastik merupakan ancaman yang san¬ 
gat serius bagi bangsa dan negara. 

“Sebagai negara yang dinyatakan 
penghasil sampah plastik kedua ter¬ 
banyak didunia, sudah waktunya kita 
berbenah. Kita tidak mungkin bisa 
bersaing dengan negara lain, selama 
kita tidak peduli dengan lingkungan 
kita, tidak peduli dengan situasi bang¬ 
sa dan negara kita,” tegas Walikota. 

Sampah plastik, lanjut ia, bukan saja 
bersumber didarat, tapi juga bersum¬ 
ber di laut akibat dari ulah masyarakat 
sendiri. Sebab kondisi sekarang berbeda, 
salah satu yang menjadi ancaman bang¬ 
sa ini adalah sampah di laut yang harus 


dibersihkan bersama. “Oleh karena itu, 
saya memberikan apresiasi kepada ibu 
susi dan seluruh jajarannya di Kemen- 
terian Perikanan dan Kelautan yang 
menginisiasi kegiatan pada hari ini se¬ 
cara serentak di Indonesia,” akunya. 

Ditempat yang sama, Kepala Balai 
Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan Ambon 
selaku Ketua Panitia Pelaksana, Ashari 
Syarif dalam laporannya menjelaskan, 
kegiatan ini diselenggarakan secara ser¬ 
entak di 74 wilayah seluruh indonesia. 

“70 persen wilayah merupakan laut, 
dan tercatat, tidak kurang dari 1,29 juta 
ton sampah mencemari laut setiap ta¬ 
hun dan dengan inisiasi dari Kementeri- 
an Perikanan dan Kelautan yang beker- 
jasama dengan masyarakat pencinta 
laut, kita berupaya untuk membersih¬ 
kan dan sekaligus mengedukasi mas¬ 
yarakat untuk mau menjaga kelestarian 
laut dan lingkungan,” jelasnya. 

Dikatakan, kegiatan kali ini mer¬ 
upakan kegiatan yang kedua kalinya 
dilaksanakan dan diikuti 1.200 pe¬ 
serta dengan tiga titik diantaranya 
Waiheru, Poka dan Rumah Tiga.(K02) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 























06 


26 AGUSTUS 2019 


ANEKA RAGAM 


Kerikil dan Kayu Bisa ‘Disulap’ Jadi Uang 


JAKARTA - Indonesia merupakan 
negara yang alamnya memiliki ban¬ 
yak potensi untuk dimanfaatkan. 
Ketersedian bahan baku alam yang 
bisa dijadikan sebagai ladang peng¬ 
hasilan baru. 

Potensi tersebut dimanfaatkan oleh 
Linda Wahyuni bersama suaminya 
Afri Meldam yang mampu menyu¬ 
lap kerikil, kayu bekas menjadi suatu 
produk pajangan yang bernilai. 

Linda menceritakan, awal mula 
dirinya menjalankan usaha yang 
diberi nama Fugufigu ini melihat 
banyak masyarakat yang menggan¬ 
tungkan hidupnya dari bercocok 
tanam. Seperti di Nagari, Sumpur 
Kudus, Sijunjung, Sumatera Barat. 

“Industri lu-eatif berbasis rumah 
tangga tentu bisa dijadikan solusi, 
dengan memanfaatkan bahan-ba¬ 
han dari alam seperti kerikil, kayu 
apung (drift wood) hingga kayu sisa 
pengolahan perabot/mebel,” kata 
Linda di Jakarta, Rabu (31/7). 

Melalui kerajinan tangan, Linda 
memiliki keinginan dan harapan 
jika masyarakat sekitar Nigara, 
Sumbar bisa beralih dari yang se¬ 
belumnya menjadi petani. Apalagi, 
potensi pasar kerajinan tangan di 
Indonesia masih sangat besar. 

“Karena bahan baku dan produk 
awal (kerajinan kayu) didatangkan 
langsung dari sana,” jelas dia. 

Sebelum menjalankan Fugufigu, 
Linda merupakan pegawai swas¬ 
ta di salah satu stasiun televisi dan 
suaminya bekerja sebahai karyawan 
swasta saja. Alasan utama memu¬ 
tuskan untuk menjadi pelaku usaha 
adalah karena ingin fokus menjadi 
ibu rumah tangga. 

Dia pun tidak mempedulikan gaji 
yang didapatkan sebagai pegawai 



v - ’y i 

sv>>. r 


§\>t 


swasta bersama suaminya setiap bu¬ 
lan hampir Rp 20 jutaan. 

Modal usaha menjalankan usaha 
Fugufigu, kata Linda, sebesar Rp 5 
juta yang digunakan peralatan pro¬ 
duksi seperti mesin bubut dan gaji 
tukang. Awal mula memasarkan 
produk Fugufigu lewat media sosial 
Instagram dengan penghasilan satu 
bulan pertama Rp 3 juta. 

Adapun, produk kerajinan tangan 
yang diproduksi Fugufigu ada banyak 
varian, pebble art (customized) frame 
ukuran 5R harganya Rp 90.000. Hi¬ 
asan pebble art di talenan Rp 65.000- 
Rp 90.000. Macrame art (gantungan/ 
hiasan dinding dan tas) dibanaerol 
mulai dari Rp 600.000-Rp 500.000 
tergantung tingkat kesulitan. 

Sejak Oktober 2017, Linda seka¬ 



rang bisa mengantongi pendapatan 
Rp 5-Rp 6 juta per bulan. Kini, pro¬ 
duknya sudah masuk ke Australia 
dan Malaysia. Bahkan di Indonesia 
sudah berada di seluruh Indonesia. 

Untuk pasar Indonesia sendiri, Lin¬ 
da dan suami telah memiliki banyak 
kepanjangan tangan atau reseller. 
Bahkan, Fugufigu akan memasarkan 
produknya lewat e-commerce. 

“Sampai saat ini, rata-rata per bulan 
kami bisa mendapatkan pemasukan 
Rp. 5-6 juta dari usaha ini,” jelas dia. 

Meski sudah memiliki penghasilan 
yang cukup tinggi dari usahanya, 
Linda mengaku mendapat beber¬ 
apa kesulitan. Salah satunya ada¬ 
lah menyesuaikan waktu produksi 
dengan pengiriman sesuai pesanan 


i 

konsumen. 

Selanjutnya, mendapatkan vendor 
yang kurang jujur hingga produk 
yang diterima konsumen rusak da¬ 
lam perjalanan. Untuk memban¬ 
gkitkan semangat, Linda mengaku 
mengingat kembali masa-masa 
pendirian Fugufigu. 

“Kami mempunyai cita-cita besar 
bahwa suatu hari kelak kami bisa 
membantu masyarakat di Sumpur 
Kudus, terutama ibu rumah tangga, 
untuk mendapatkan penghasilan 
tambahan dengan bergabung men¬ 
jadi pengrajin kami,” ujarnya. 

“Kami juga ingin suatu saat bisa 
menularkan usaha kreatif berba¬ 
sis masyarakat ke semua orang 
di Indonesia,” tambahnya. (DTK) 





indonesia 

startupweekend 

in partnership with Google for Startups 



techstars' 


Tertarik bikin 
startup sendiri? 

Belajar bikin Startup dalam 54 jam 
didampingi para mentor berpengalaman 
dan disertai praktek langsung. 

Ikuti Startup Weekend 
Indonesia - BSD city 




fcfl 23 - 25 Agustus 2019 Dermaga Makassar Seafood 

The Dreeze DSD City Blok L 

O Jum'at: 6 30 WIB selesai N0.68A 68B. Tangerang 

Sabtu. Minggu: 9 OO 2 TOO WIB Banten 


Umum: 3QOk Q Mahasiswa: 150k 


R S V P N O W: 

startupweekend.org 


msmmss 



5 


4 




8 







5 


2 

6 

2 


1 







4 

6 




8 



9 


2 

9 




3 

7 


8 



3 




6 

2 







6 


7 

6 

8 


7 







1 




6 


5 



p ? 

| Sudoku adalah teka-teki angka yang digemari di seluruh dunia. | 

p Sangat menyenangkan untuk dimainkan, tetapi bisa rumit dan p 

| membingungkan pada awalnya. | 

| Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-angka dari 1 sampai 9 I 

| ke dalam jaring-jaring 9><9 yang terdiri dari 9 kotak 3x3 tanpa ada p 

I angka yang berulang di satu baris, kolom atau kotak. I 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 








































ANEKA RAGAM 


26 AGUSTUS 2019 


07 



TEKA TEKI SILANG #005 


MENDATAR 

1. Harta kekayaan. 4. Gunung di Kalimantan. 8. Masyarakat Ekonomi 
Eropa. 9. Ginjal (Belanda). 11. Alat untuk membersihkan debu yang 
dibuat dari bulu ayam. 13. Alat musik petik nasional. 15. Kerangka 
layang-layang. 17. Tempat duduk pengantin. 19. Membantingkan diri. 
21. Busana. 24. Pengairan sawah. 26. Minuman beralkohol ekstrak 
fermentasi bijian. 28. Rakyat biasa. 29. Zodiak berlambang ikan. 
30. Konferensi Asia Afrika. 32. Lapang. 33. Tabung berisi peluru yang 
dapat dipasang pada senjata api. 36. Perbuatan. 38. Hutan yang sangat 
luas. 40. Nada antara sopran dan tenor. 42. Lomba lari cepat jarak dekat. 
45. Perusahaan untuk membuat atau menghasilkan barang-barang. 
47. Aliran. 48. Nama SMA sekarang. 49. Utuh dan lengkap benar. 
50. Langit-langit rumah. 

MENURUN 

1. Menganga. 2. Arena balap. 3. Dikte. 4. Merasa tidak senang. 5. Angka. 
6. Diulang; mantra yang menyebabkan sakti. 7. Yang termasuk segala jenis burung. 
10. Muda-mudi. 12. Menangkap bau dengan hidung. 14. Pohon sejenis palem. 
15. Udara yang bergerak. 16. Garis yang membatasi suatu bidang. 
18. Melafal huruf satu persatu. 20. Negara di Eropa Barat. 21. Padat keras. 22. Binatang 
menyusui bertelinga panjang. 23. Mengenai keseluruhannya. 25. Manusia. 27. 
Tulang rusuk. 30. Keriting sekali dan kaku. 31. Sampul surat. 34. Hama pohon kelapa. 
35. International master result (gelar dalam olahraga catur). 36. Pembusukan atau 
perusakkan pada tulang atau gigi. 37. Kubus kecil yang dipakai untuk berjudi. 
39. Dasar bukti yang dipakai untuk menguatkan pendapat. 41. Ucapan. 42. 
Restan. 43. Menceduk atau mengumpulkan dengan tangan. 44. Jenis kartu yang 
dimenangkan atas ketiga kartu lainnya dalam bridge. 46. Bendungan. 



1 


2 



"I 

I' 

4 


5 



6 


7 


I 




8 

I 




E 


2 


9 



10 



11 




12 



' _ 



13 




14 











m 



5 

t 


16 



17 

18 









19 


20 





2 


m 


£ 


H 


0 



2 r 


22 


23 



24 






25 


t 




7 

26 

27 




i 


7 


28 









29 







iJ 


H 



30 


31 







32 







P 

33' 



34 


35 




$ 


FT~ 

y-( 




m 





36 



37 


38 








39 




40 


41 




22 











42 


43 



44 


4T 


46 






E 

_ 


47 





3 

— 

52 


7 

48 







49 









50 








•J** diGitaO 


CAMPAICN PON XX 

dan PEPARNAS XVI PAPUA 


PESERTA SAYEMBARA TERDIRI DARI : 

- Masyarakat Umum / PNS 
(Perseorangan / Kelompok) : 

> KTP PAPUA 

> KTP LUAR PAPUA 

- Badan Usaha 


i\ a 


JENI8 KONTEN YANG DILOMBAKAN 

- Animasi 

- Video 

- Foto 


Link Persyaratan: https://bit.ly/2YqtxcD 

Waktu Pelaksanaan : 

Ol Agustus - 25 September 2019 

CP : 082197915999 ( Krl* > 


/ 


WAIIWJW'* 


Rp. 642.500.000,- 


Ditkomlnfo Provinsi Papua 



WuePi Do&v# 

THE TiNE 

•N^kGO? 


O.'f&f-s —-Believe /t or Not! 


fcKAJee TH 6 EAETH 6 Sp(N 
e G£T£ 5LOW£R CX/ER TIM£, 

= THEFE WERE ?570 bAYS 
| IN A YEAR 

1 'THE DIN06AUR6» 

2 AUV£ 


7T 


L heart 

OP PRfcNCU 

6T. VlAWNe/ 

\9 ENCA<3£t> 
in A 
&OX 

AKJb 

REC6NTLT COMPLET^b 
A U‘9. 

"tOUR. 


C Submitted Py 

= Pan Paulim W lafayette. OH. 


VtUyt—T n<» 


« 2019 Rlpley Entertainmenl Inc. 




R^dey’s-Percaya atau Tidak! 

“...organ hati yang telah berumur 150 tahun dari seorang pastor asal Perancis berna¬ 
ma St. John Vianney,. telah ditaruh disebuah kotak pameran dan menjalani sebuah 
tur keliling Amerika Serikat.” 


“..bahwa satu hari di Planet Merkurius sama dengan dua tahun di Planet Bumi.” 

“... KEMANAKAH WAKTU BERLALU? - Seiring berjalannya waktu, putaran Bumi se¬ 
makin melambat. Pada saat Dinosaurus masih hidup ada sekitar 370 hari dalam setahun7 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 







































































































































































































08 £&Lelemuku 


26 AGUSTUS 2019 


Jokowi Sapa Talenta 
Muda Berbagai Daerah 

Presiden Joko Wiaodo pada, Jumat 
(23/8) menyempatkan diri menyapa 
sejumlah talenta muda dari berbagai 
daerah. Para talenta tersebut akan 
tampil dalam sebuah acara bertajuk 
Talenta Muda Bhinneka Tunggal Ika 
yang digelar di Istana Negara, Jakarta. 

Sekitar pukul 18.40 WIB, Presiden 
Jokowi dengan didampingi Ment¬ 
eri Sekretaris Negara Pratikno dan 
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 
tiba di Ruang Cendera Mata, Istana 
Negara, di mana saat itu para talen¬ 
ta muda sedang berkumpul. Melihat 
kedatangan Presiden Jokowi, para 
talenta muda langsung menghampi¬ 
ri untuk menyapa dan bersalaman. 

Seorang talenta muda asal Papua, 
Vien Reyes, menghampiri Presiden 
Jokowi. Ia kemudian menunjukkan 
kemampuannya dengan bernyanyi 
lagu Indonesia Pusaka. 

Tak hanya itu, Kepala Negara juga 
berinteraksi dengan talenta muda 
lainnya. Mereka adalah trio Carlos, 
Aldo, dan Revan yang tergabung 
dalam sebuah grup musik hip-hop 
RDP Generation. 

Di hadapan Kepala Negara, ketiga 
talenta yang masih duduk di kelas 5 
dan 6 sekolah dasar tersebut kemu¬ 
dian memamerkan kemampuan 
mereka bernyanyi hip-hop dan rap. 
Ketiga anak yang berasal dari Kota 
Soe, Nusa Tenggara Timur, itu mem¬ 
bawakan lagu “Malam Ini Indah” 
karya rapper Iwa K. 

Tak mau kalah, sekelompok pad¬ 
uan suara juga menunjukkan ke¬ 
bolehan mereka bernyanyi disertai 
gerakan Tari Kecak di hadapan 
Kepala Negara. Presiden Jokowi 
kemudian menyempatkan berfo- 
to bersama dengan seluruh talenta 
muda yang hadir. 

Kepala Badan Ekonomi Kreat¬ 
if (Bekraf) Triawan Munaf dalam 
sambutannya mengatakan, para tal¬ 
enta muda yang hadir berasal dari 
berbagai daerah di Indonesia dan 
memiliki kemampuan yang berag¬ 
am. Menurutnya, keragaman terse¬ 
but menunjukkan kekayaan bangsa 
Indonesia. “Ke depannya, anak-anak 
muda yang tumbuh terus menerus 
dari seluruh Indonesia akan menjadi 
pengisi-pengisi, istilahnya sekarang, 
konten-konten bagi kekayaan bu¬ 
daya kita,” kata Triawan. 

Acara ini merupakan bagian dari rang¬ 
kaian perayaan Hari Kemerdekaan ke-74 
Republik Indonesia dan diadakan untuk 
menunjukkan kualitas sumber daya ma¬ 
nusia Indonesia dengan keanekaragaman 
dan talentanya. Pertunjukan talenta ini 
juga diharapkan dapat menjadi sumber 
inspirasi bagi seluruh anak Indonesia 
yang punya semangat untuk berprestasi 
dan semangat untuk maju. (R01) 

Pesawat Pengantar Robot 
Gagal Merapat ke ISS 

Sebuah pesawat antariksa Rusia 
Soyuz gagal merapat di Stasiun An¬ 
tariksa Internasional (ISS) pada Sabtu 
(24/8). Pesawat Soyuz itu membawa 
robot manusia (humanoid) yang dijad¬ 
walkan melakukan misi di stasiun ber¬ 
sama para kosmonot yang ada di sana. 

NASA mengatakan bahwa ‘sistem 
docking’ pesawat ruang angkasa 
Soyuz gagal mengunci dengan benar 
targetnya di ISS. Soyuz saat ini men¬ 


jauh dari posisi ISS, sementara para 
kosmonot berusaha memperbaiki 
sistem docking stasiun. Para peja¬ 
bat mengatakan Soyuz akan men¬ 
coba melakukan upaya merapat di 
ISS pada hari Senin (26/8). (VOA) 

Vape Sebabkan Kematian 

Seorang pasien yang belum lama 
menggunakan rokok elektrik atau 
vape, meninggal karena penyakit 
paru-paru yang gawat, kata pejabat 
kesehatan hari Jumat (23/8). 

“Kemarin kami mendapat lapo¬ 
ran tentang kematian seorang 
dewasa yang masuk ke rumah 
sakit karena penyakit paru-paru, 
tidak lama setelah ia mulai meng¬ 
gunakan rokok elektrik itu,” kata 
Jennifer Leyden, pejabat keseha¬ 
tan di negara bagian Illinois. 



Sampai hari Jumat ini tercatat 193 
orang di 22 negara bagian yang 
menderita gangguan paru-paru ga¬ 
wat terkait penggunaan rokok elek¬ 
trik sejak akhir Juni, menurut data 
Centers for Diseases dan Preven- 
tion. Penyebab kematian yang dil¬ 
aporkan itu belum bisa dipastikan, 
tapi ke-193 pasien mengaku telah 
menggunakan rokok elektrik untuk 
menghirup nikotin atau ganja. 

Tingkat intensitas penyakit mereka 
mencemaskan dan kita harus meng¬ 
umumkan bahwa menggunakan 
rokok elektrik (mengisap vape) bisa 
berbahaya bagi kesehatan,” kata Di¬ 
rektur Departemen Kesehatan Illi¬ 
nois, dr Ngozi Ezike. (VOA) 


Penjualan Ransel Anti 
Peluru Anak Sekolah Mening¬ 
kat 


Setelah menikmati liburan musim 
panas yang panjang, anak-anak di 
Amerika Serikat bersiap-siap untuk 
kembali ke sekolah pada akhir bulan 
Agustus atau awal bulan September. 

Selain menyiapkan barang keper¬ 
luan sekolah, semakin banyak orang 
tua yang membeli tas punggung 
khusus, yaitu ransel antipeluru un¬ 
tuk anak mereka. Apalagi setelah 
tragedi penembakan massal di El 
Paso, Texas, Dayton Ohio dan Gilroy 
California, beberapa waktu lalu. 

Sepanjang tahun 2019, telah terjadi 
22 kasus penembakan di sekolah-se¬ 
kolah di Amerika yang menye¬ 
babkan korban cedera atau tewas. 
Penembakan itu terjadi di berbagai 
wilayah Amerika mulai dari Geor¬ 
gia hingga California, di SD hingga 
universitas. 

Kekhawatiran orang tua terhadap 
penembakan di sekolah menyebab¬ 
kan penjualan tas antipeluru naik 200 
hingga 300 persen tahun ini. Harga 
tas punggung antipeluru itu berkisar 
sekitar 120 hingga 490 dolar. 


ANTAR BANGSA 


Kepada CNN, Steve Naremore, di¬ 
rektur perusahaan TuffyPacks yang 
menjual tas antipeluru itu mengatakan, 
“Sangat menyedihkan bahwa kita harus 
memiliki produk semacam ini, namun 
inilah masalah yang harus kita hadapi 
saat ini dan mudah-mudahan tidak 
akan terjadi lagi masa depan.” 

Seorang ibu yang tinggal di kota El 
Paso mengatakan kepada PBS News 
Hour bahwa suaminya, seorang 
polisi, membeli tas antipeluru bagi 
anak laki-laki mereka yang berusia 
delapan tahun. (VOA) 

PengobatanKanker 
Semakin Tepat Sasaran 

Pengobatan kanker tradisional ser¬ 
ing kali meliputi kemoterapi, radiasi 
atau keduanya. Tapi kemo dan radiasi 
selain membunuh sel-sel ganas, juga 
membunuh sel-sel sehat, dan efek 
sampingnya cukup mengganggu. 

Terkadang pembedahan adalah pi¬ 
lihan terbaik. Tapi kebanyakan orang 
juga menjalani gabungan antara kemo 
dan radiasi, setelah pembedahan. 
Pada umumnya, pengobatan kank¬ 
er menjadi lebih tepat sasaran. Mis¬ 
alnya, perempuan dengan kanker 
payudara stadium awal bisa menjal¬ 
ani radiasi terfokus setelah tumorn¬ 
ya diangkat. 

Dengan terapi tersebut, sinar ra¬ 
diasi yang lemah menyorot dari 
berbagai sudut, dan hanya menge¬ 
nai titik-titik dimana kanker-kank¬ 
er sel mungkin berkumpul setelah 
pembedahan, bukannya mengenai 
seluruh bagian payudara. 

“Pengobatan lima hari hasiln¬ 
ya sama baiknya dengan radiasi 
seluruh bagian payudara selama em¬ 
pat sampai enam minggu,” papar Dr. 
Julia White dari Pusat Kanker Kom¬ 
prehensif Universitas Ohio yang me¬ 
meriksa hasil kedua metode itu. 

Pengobatan terfokus lainnya ada¬ 
lah menggunakan sistem kekebalan 
tubuh atau imunoterapi untuk mel¬ 
awan kanker. Dr. William Nelson 
dari Johns Hopkins Medicine men¬ 
gatakan imunoterapi akan menjadi 
standar pengobatan baru. 

“Sekarang sudah cukup jelas bah¬ 
wa sistem kekebalan melihat sel-sel 
kanker sebagai sesuatu yang abnor¬ 
mal. Bila digunakan, kekuatan sistem 
kekebalan bisa menyerang dan meng¬ 
hancurkan sel-sel kanker dengan cara 
yang membantu,” ujar Nelson. 

Pengobatan lain meliputi uji 
coba pembuatan komposisi sel-sel 
kanker secara genetika dan meng¬ 
gunakan obat yang dirancang un¬ 
tuk membunuh sel-sel itu saja. Dr. 
Marcia Brose dari Pusat Kanker 
Abramson, Universitas Pennsyl- 
vania adalah pakar teknik yang 
disebut uji coba genomik dan 
pengobatan tepat sasaran. 

“Pengobatan tepat sasaran pada 
intinya adalah menarget sel-sel 
yang menjadi cikal bakal kanker,” 
kata Brose menjelaskan melalui 
Skype. Setiap kanker pasien unik, 
seperti DNA mereka. Mengetahui 
komposisi kanker bisa membantu 
para dokter untuk menentukan pen¬ 
gobatan apa yang paling cocok. 

Para spesialis kanker mengatakan 
terapi sasaran, entah itu radiasi se¬ 
bagian, imunoterapi atau uji coba 
genomik, yang diikuti dengan pen¬ 
gobatan tepat sasaran, adalah masa 


depan pengobatan kanker. (VOA) 

Gadis Inggris Hilang di 
Malaysia Tewas Kelaparan 

Pihak berwenang Malaysia men¬ 
yatakan tidak ada bukti kejahatan 
dalam kematian remaja Inggris 
yang hilang dari sebuah resor di 
Malaysia awal bulan ini. Mohamad 
Mat Yusop, kepala polisi negara ba¬ 
gian Negeri Sembilan hari Kamis 
(15/8) mengatakan kepada war¬ 
tawan bahwa otopsi terhadap mayat 
Nora Anne Quoirin sebelumnya 
menunjukkan bahwa ia meninggal 
akibat perdarahan usus karena ke¬ 
laparan dan stres. 

Mayat Quoirin yang tanpa busa¬ 
na ditemukan hari Selasa (13/8) di 
dekat sungai kecil sekitar dua kilo¬ 
meter dari resor Dusun. Mayatnya 
kemudian dibawa ke rumah sakit 
tempat ia diidentifikasi oleh orang 
tuanya. Yusop mengatakan tidak 
ada bukti remaja berusia 15 tahun 
itu diculik atau diperkosa. Quoirin 
telah meninggal dua atau tiga hari 
sebelum mayatnya ditemukan. 

Remaja yang memiliki hambatan 
belajar dan keterbatasan fisik itu 
dilaporkan hilang pada 4 Agustus, 
sehari setelah keluarganya mengi¬ 
nap di resor yang terletak sekitar 70 
kilometer dari ibukota, Kuala Lum¬ 
pur. Polisi menganggap ini sebagai 
kasus orang hilang, tetapi keluar¬ 
ganya curiga ia diculik. 

Lebih dari 350 orang bergabung 
mencari Quoirin, didukung oleh 
helikopter, pesawat nirawak, dan 
anjing pelacak. Polisi dari Inggris, 
Irlandia dan Perancis juga datang ke 
Malaysia untuk membantu pencari¬ 
an. Ibu Quoirin berasal dari Irlandia 
dan ayahnya seorang Perancis, tetapi 
keluarga tersebut telah tinggal di In¬ 
ggris selama beberapa tahun. (VOA) 

Atlet Papua Jalani 
Training Centre di Jayapura 

Atlet-atlet yang akan turun dan 
bertanding pada Pekan Olahra¬ 
ga Nasional (PON) Ke-XX Tahun 
2020 di Provinsi Papua resmi men¬ 
jalani Training Center atau Pemu¬ 
satan Latihan terpusat. “Saya harus 
datang kesini dan lakukan pen¬ 
canangan untuk pelatih, atlet dan 
official untuk lakukan pencanangan 
TC terpusat,” ujar Gubernur Pap¬ 
ua Lukas Enembe yang juga selaku 
Ketua Umum KONI Papua. 

Dikatakannya para atlet pelatih, 
asisten pelatih dan official serta 
semua pengurus KONI Papua dan 
pengurus 47 cabang olahraga pe¬ 
serta PON 2020. Lanjut Gubernur 
Lukas Enembe selaku Ketua Umum 
KONI Papua menambahkan yang 
jelas pemusatan latihan langsung 
ditangani oleh Puslatprov. “Itulah 
sebabnya kami serahkan kepada pak 
Kasdam untuk menangani pusat 
latihan atlet-atlet kita dari Provinsi 
Papua yang akan menjadi peserta 
pekan olahraga nasional yang akan 
kita laksanakan di Provinsi Papua 
karena PON 2020 kami menjadi 
tuan rumah,” kata dia. 

Sekertaris Umum KONI Papua Ke- 
nius Kogoya Sp. M.Si mengatakan 
dengan mengikuti pencanangan 
pemusatan latihan tim PON 2020 
di Stadion Mandala. Peserta dari 
47 cabang olahraga dan 68 disiplin 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 











ANTAR BANGSA 


26 AGUSTUS 2019 


09 


cabang olahraga dengan jumlah atlet 
yang tercover 889 atlet dan jumlah 
pelatih, asisten pelatih dan ofhcial 
peserta sebanyak 372 dan total jum¬ 
lah keseluruhan 1261 orang. 

Tujuan pemusatan latihan tim PON 
2020 Provinsi Papua tahun 2019-2020 
adalah mewujudkan atlet unggulan 
menuju juara secara sentralisasi dan 
desentralisasi TC mandiri melalui 
beberapa tahapan yaitu seleksi atlet 
melalui pelaksanaan kejurda, kejur- 
nas, teleskoting, pemulangan atlet 
asal Papua kembali ke Papua. (P02) 

Donald Trump 
Umumkan Tarif Baru 

Presiden Amerika Donald Trump 
hari Jumat (23/8) mengumumkan 
kenaikan tarif baru atas barang-ba¬ 
rang yang diimpor dari China. 

Trump menyebut pengumuman 
China menaikkan tarif tambahan 
bagi barang-barang Amerika ber¬ 
nilai 75-milyar dollar sebagai “ber¬ 
motif politik.” Ia membalas dengan 
menaikkan tarif yang dikenakan 
atas barang China bernilai 250 mi- 
lyar dollar, dari 25 persen menjadi 
30 persen mulai tanggal 1 Oktober. 

Selain itu, kata Trump lewat Twit- 
ter, tarif bagi barang China bernilai 
300 milyar dolar yang akan diber¬ 
lakukan mulai 1 September, akan di¬ 
naikkan dari 10 menjadi 15 persen. 

Hanya beberapa jam sebelumnya, 
Trump memerintahkan perusa¬ 
haan-perusahaan Amerika supaya 
segera mencari tempat berusaha 
selain China, setelah China me¬ 
naikkan tarif atas barang Amerika 
bernilai 75-milyar dolar dan melan¬ 
jutkan lagi tarif impor 25-persen 
atas mobil buatan Amerika. 





Trump tidak menjelaskan atas 
dasar peraturan apa ia memerin¬ 
tahkan perusahaan Amerika untuk 
keluar dari China. (VOA) 

KSB Berulah di Pasar 
Jibama Wamena, 1 Tewas 

Kelompok sipil bersenjata (KSB) 
di Papua kembali berulah. Kali ini 
mereka masuk ke Wamena, Kabu¬ 
paten Jayawijaya, Provinsi Papua dan 
melakukan pengancaman terhadap 
masyarakat di sana. Akibatnya, kontak 
senjata dengan aparat kepolisian dan 
TNI tak terhindarkan, Jumat (23/8). 

Karo Penmas Divhumas Polri, Brig¬ 
jen Pol Dr. Dedi Prasetyo mengatakan, 
peristiwa ini terjadi pada siang hari 
sekitar pukul 10.00 WIT di di Termi¬ 
nal Pasar Baru Jibama. Baku tembak 
pecah saat polisi hendak menangkap 
anggota kelompok tersebut. Namun, 
mereka melakukan perlawan. 

“Mereka masuk kota ancam warga 
ketika mau ditangkap menembak 
anggota, dua terluka, anggota dan 


masyarakat. Dan ketika mau di¬ 
tangkap tetap melawan,” jelas Karo 
Penmas Divhumas Polri, di Jakarta. 

Setelah baku tembak berlangsung 
beberapa saat, KSB ini berhasil di¬ 
lumpuhkan. Dari tangan mereka, 
turut disita senjata api yang digu¬ 
nakan mereka beraksi. “Mereka 
berhasil dilumpuhkan dan barang 
bukti satu pucuk senpi laras pendek 
berhasil disita,” imbuh dia. 

Kapolres Jayawijaya AKBP Tonny 
Ananda mengatakan KSB yang ter¬ 
libat baku tembak berjumlah lima 
orang. Dua diantaranya membawa 
senjata laras panjang dan menyerang 
sehingga terjadi kontak senjata. 

Anggota KSB dengan pimpinan 
Egianus Kogoya ini, sempat di¬ 
minta untuk menyerah dan melem¬ 
parkan senpi, namun permintaan 
aparat tidak diindahkan. “Bahkan 
ditembaki hingga nyaris mengenai 
diri saya,” ungkap Tonny Ananda. 

Kapolres mengatakan pihaknya 
belum mengetahui anggota kelom¬ 
pok sipil bersenjata yang tewas 
tertembak sebab masih diidentifi¬ 
kasi. Sementara itu, seorang polisi 
dan seorang anggota Satuan Polisi 
Pamong Praja (Satpol PP) terluka 
dalam kejadian tersebut. Mereka 
kini telah dibawa ke RSUD Wame¬ 
na, Papua. “Kontak tembak yang 
terjadi sekitar pukul 10.30 WIT, saat 
anggota melakukan patroli di sekitar 
pasar Jibama, Wamena,” jelas dia. 
(M13) 

Pemkot Kupang Selenggarakan 
Festival Ayo Berubah 

Pemkot Kupang, Provinsi NTT 
menyelenggarakan Festival Ayo Beru¬ 
bah dalam rangka memperingati 2 ta¬ 
hun kepemimpinan Wali Kota Kupang 
Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM., 
MH., dan Wakil Wali Kota Kupang dr. 
Hermanus Man, pada Selasa (23/8). 

Salah satu rangkaian acara festi¬ 
val ini adalah jalan santai pungut 
sampah yang diikuti oleh kurang 
lebih 20.000 orang peserta yang 
berasal dari ASN lingkup Pemer¬ 
intah Kota Kupang, para guru 
dan siswa-siswi SD hingga SMP 
serta warga masyarakat. 

Wawali dr. Hermanus Man mele¬ 
pas rombongan jalan santai tepat 
pukul 14.00 Wita di podium Kantor 
Wali Kota Kupang. Peserta menem¬ 
puh rute jalan santai dari titik awal 
hingga akhir di Hotel M Kupang, 
jalan Timor Raya. Sampah yang di 
pungut adalah sampah organik dan 
anorganik kemudian dibawa untuk 
dikumpulkan di garis finish. 

Walikota dan Wawali dalam pe¬ 
maparan pencapaian kerja sela¬ 
ma dua tahun memimpin Kota 
Kupang menyampaikan, bahwa 
taman kota atau penataan ruang 
terbuka hijau, lampu penerangan 
jalan, infrastruktur jalan, air bersih 
sampai pada intinya adalah upaya 
mewujudkan Kota Kupang Smart 
City. Salah satunya adalah bekerja 
sama dengan Qlue dan dari seluruh 
daerah di Indonesia, hanya ada 15 
Kota yang dipilih oleh Qlue untuk 
bekerjasama. “Qlue ini tujuannya 
agar mempercepat respon terhadap 
pelayanan publik, mengutamakan 
kepentingan masyarakat dan men¬ 
jawabnya dengan cepat,” ujar Riwu 
Kore. (K04) 


Australia dan Vietnam 
Prihatin Aksi China 

Australia dan Vietnam telah men¬ 
yatakan keprihatinan serius terkait 
ketegangan di wilayah Laut Chi¬ 
na Selatan yang disengketakan, 
di mana Hanoi menyatakan kapal 
survei gas China telah melanggar 
teritorinya dan telah mengganggu 
aktivitas ekplorasi Vietnam. 

Perdana Menteri Australia Scott 
Morrison bertemu dengan sejawat- 
nya, Nguyen Xuan Phuc di Hanoi. 
Kedua pemimpin menyerukan di¬ 
hormatinya hukum internasional 
dan kebebasan navigasi. 

Sebelumnya Amerika Serikat 
menyatakan sangat prihatin karena 
China terus mengganggu aktivitas 
eksplorasi minyak dan gas Viet¬ 
nam yang telah lama berlangsung 
di zona ekonomi eksklusif Vietnam. 
Seluruh wilayah Laut China Selatan 
praktis diklaim oleh China. 

Beijing telah mengerahkan kapal 
survei dengan pengawalan bersen¬ 
jata ke perairan di lepas pantai Viet¬ 
nam, mengabaikan seruan Hanoi 
agar meninggalkan kawasan terse¬ 
but. (VOA) 

Apple Luncurkan Kartu 
Kredit dan TV+ 

Perusahaan raksasa Apple, Sela¬ 
sa (20/8) meluncurkan kartu kredit 
generasi smartphone di Amerika dan 
akan segera memperkenalkan layanan 
berlangganan streaming televisi ke 
pasar yang terus berkembang pesat. 

Langkah penting Apple untuk 
meluncurkan kartu kredit gener¬ 
asi telepon pintar (smartphone) 
dan segera memasarkan layanan 
berlangganan streaming televisi 
itu, dilakukan selagi perusahaan 
teknologi informasi raksasa itu 
ingin lebih menekankan konten 
digital dan layanan lainnya, untuk 
mengimbangi menciutnya pasar 
smartphone yang dulu sangat laris. 

Peluncuran Kartu Apple yang 
dirancang khusus untuk penggemar 
iPhone itu dilakukan seiring den¬ 
gan adanya laporan, bahwa titan 
teknologi itu ingin meluncurkan 
layanan streaming TV+ sebelum 
Disney menayangkan program se¬ 
rupa, dengan saingan iPhone pada 
bulan November mendatang. 

Apple TV+ akan meluncurkan 
sejumlah kecil konten asli dan ke¬ 
mungkinan harga berlangganan 
sebesar $9,99 per bulan, menurut 
laporan Bloomberg yang mengutip 
orang-orang yang mengetahui ren¬ 
cana itu. (VOA) 

Pasangan Obama Debut 
Film “American Factory" 

Presiden ke-44 Amerika Serikat dan 
istrinya, Barack dan Michelle Obama, 
membuat debut film Hollywood, 
Rabu (21/8). Keduanya ikut dalam 
produksi film dokumenter dengan 
latar industri Ohio. Para pengulas 
film menyebut film itu menarik dan 
dirilis pada waktu yang tepat, kantor 
berita Reuters melaporkan. 

“American Factory” menceritakan 
apa yang terjadi saat sebuah peru¬ 
sahaan China mengambil alih se¬ 
buah pabrik General Motors yang 
sudah tidak tidak beroperasi. Film 
ini menjadi produk pertama kolab- 



Ground, sebuah perusahaan produk¬ 
si yang baru dibentuk sang mantan 
presiden dan ibu negara tahun lalu. 
Kolaborasi itu akan berjalan selama 
beberapa 

“Cerita yang bagus memberi Anda 
kesempatan untuk memahami lebih 
baik kehidupan orang lain. Itu akan 
membantu Anda mencari kesamaan. 
Itu sebabnya saya dan Michelle tertarik 
dengan film pertama Higher Ground,” 
ucap Obama dalam cuitannya di Twit- 
ter, Rabu (21/8) lalu. 

Dokumenter tersebut menelusuri 
kehidupan ribuan karyawan yang 
diberhentikan dari pekerjaan di 
pabrik automotive di Moraine, nega¬ 
ra bagian Ohio, AS, pada masa resesi 
2008. Enam tahun kemudian, beber¬ 
apa dari mereka direkrut oleh peru¬ 
sahaan China, Fuyao Glass America, 
untuk memproduksi kaca automotive 
di pabrik yang sama. (VOA) 

Shinzo Abe Sayangkan 
Keputusan Korea Selatan 

Perdana Menteri Jepang Shinzo 
Abe, Jumat (23/8) mengatakan, 
keputusan Korea Selatan untuk men¬ 
gakhiri kesepakatan berbagi intelijen 
militer dengan Tokyo telah merusak 
kepercayaan bersama. 

Abe, yang berbicara sehari setelah 
Seoul mengumumkan keputusann- 
ya, mengatakan, “Tokyo akan terus 
berkoordinasi erat dengan Amerika 
untuk memastikan perdamaian dan 
kemakmuran di kawasan, serta kea¬ 
manan Jepang.” 

Di tengah meruncingnya perselisi¬ 
han sengit dengan Jepang, Korea Sela¬ 
tan Kamis memutuskan untuk mem¬ 
batalkan perjanjian berbagi intelijen 
militernya dengan Tokyo. Ini membu¬ 
ka perpecahan baru dalam kerjasama 
keamanan trilateral antara Amerika, 
Jepang dan Korea Selatan. 

Kantor presiden Korsel, Gedung 
Biru, Kamis (22/8) menyatakan 
melanjutkan perjanjian itu tidak ter¬ 
masuk kepentingan nasionalnya lagi. 
Seoul memberitahu Tokyo mengenai 
keputusannya itu sebelum tenggat 
hari Sabtu untuk memperbarui per¬ 
janjian, sebut Korsel. 

Keputusan itu akan memperburuk 
ketegangan antara Korsel dan Jepang, 
yang terlibat dalam perselisihan yang 
berakar dari penggunaan tenaga kerja 
paksa oleh Jepang semasa pendudu¬ 
kan kolonialnya di Korea. 

Langkah ini juga mengancam men¬ 
gubah kerjasama keamanan men¬ 
genai prioritas-prioritas Amerika 
seperti Korea Utara dan China. Da¬ 
lam mengumumkan keputusannya, 
Korsel menyebut alasannya adalah 
keputusan Jepang baru-baru ini un¬ 
tuk mengeluarkan Seoul dari daftar 
mitra dagang terpercayanya. (VOA) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 















26 AGUSTUS 2019 


OPINI 


Negara Tak Boleh Justifikasi Rasisme dan Papuaphobia 

Oleh: NataliusPigai 


Dari Redaksi... 



Perempuan Berperan Lindungi Anak 

PEREMPUAN Indonesia saat ini berperan besar da¬ 
lam membangun kapasitas dirinya agar hidup sehat dan 
sejahtera. Sehingga dapat menjadi penjaga, pengasuh dan 
pembina anak Indonesia dan generasi muda Indonesia 
lebih berkualitas. 

Peran ini jugalah yang menjadi dasar kekuatan pilar 
keluarga. Sebab saat ini keluarga memiliki posisi yang 
sangat strategis sebagai tempat pertama dan utama dalam 
membangun masyarakat dan budaya yang kondusif dalam 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

Namun peran perempuan dalam perlindungan anak 
mengalami kendala. Sebab hingga saat ini sikap permisif 
masyarakat dan praktek budaya yang membatasi kema¬ 
juan perempuan dan perlakuan yang salah dalam mendi¬ 
dik anak masih saja terjadi. Juga sikap perempuan yang 
juga permisif dalam mengabaikan perlindungan anak. 

Upaya perlindungan anak sudah banyak dilakukan, ter¬ 
masuk dengan mencanangkan kabupaten/kota yang ramah 
anak sesuai dengan amanah UU Nomor 17 Tahun 2016 ten¬ 
tang Perlindungan Anak dan secara langsung menyebutkan 
bahwa pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam 
memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak. 

Untuk itu perempuan Indonesia, khususnya di 
Tanimbar harus mulai memperluas kesadaran, pemahaman 
dan kemauan keluarga dalam memberikan pendidikan 
setinggi-tingginya kepada anak-anak. Sebab perempuan 
Tanimbar juga harus dapat memahami salah satu perannya 
sebagai pelindung anak dan keluarga, bukan saja suami. 

Hal ini butuh kerja bersama semua pihak, khususnya 
dalam membangun cara berpikir dan budaya yang kon¬ 
dusif bagi kemajuan perempuan Tanimbar yang semakin 
luas. Sehingga keterlibatan laki-laki Tanimbar sebagai mitra 
dan pendamping mulai dari pemahaman hingga kebijakan 
terutama untuk soal perlindungan perempuan dan anak 
di kabupaten ini dari tindak kekerasan dan berbagai ben¬ 
tuk ancaman lainnya harus terus ditingkatkan. (Redaksi) 


Pernyataan Wiranto bahwa perusuh di Ma¬ 
nokwari diproses secara hukum sebagai mana 
dilansir media online kumparan, tanggal 19 
agustus 2019. Tentu saja Wiranto tidak elok dan 
pantas sasar kepada rakyat Papua yang pada saat 
ini posisinya sebagai korban rasialisme di Indo¬ 
nesia. Apalagi rakyat Papua melakukan tindakan 
menentang/penghapusan diskriminasi rasial 
yang merupakan semangat/menstream dunia 
internasional yang ingin membangun peradaban 
baru anti diskriminasi dan masyarakat inklusif. 

Negara sejatinya mendorong terciptanya situ¬ 
asi yang aman dan kondusif dengan pendekatan 
persuasif dan bermartabat, serta sebagai orang 
Jawa dimana sukunya adalah pelaku rasialisme 
bisa dianggap sangat subjektif dan tidak kredibel. 

Menjamurnya rasialisme dan Papua Phobia 
atau Phobia terhadap orang Papua dan kulit 
hitam sesungguhnya bukan hal baru di Indone¬ 
sia. Tindakan itu sudah dilakukan sejak pasca 
integrasi politik Indonesia 1970an kemudian 
1980an sampai hari ini dan terus berlangsung. 

Papua phobia justru dilakukan oleh kaum mi¬ 
gran yang mengadu nasip hidup di Papua, aparat 
TNI/Polri, Penegak Hukum dan Koorporasi, 
masyarakat Papua tidak memiliki daya juang un¬ 
tuk mencari keadilan melalui proses hukum. 

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tidak 
ada pembangunan integrasi politik di Papua 
secara subtansial. Akibatnya, kondisi hari ini 
adalah hasil resultante dari kegagalan pemben¬ 
tukan karakter dan rasa kebangsaan (nation and 
charakter Building). 

Negara mesti berpikir dan bernarasi di ting¬ 
kat seperti itu bukan bernarasi rendahan dan/ 
atau bernarasi konotasi negatif dengan cara 
tambal sulam atau setiap masalah langsung 
diredam melalui penerapan delik secara kaku 
dan ketat. 

Negara juga membangun grand design kom- 
prehensip tentang pembangunan integrasi poli¬ 
tik nasional yang diikat karena adanya keadilan 
subtantif yaitu keadilan pembangunan maupun 
keadilan pembagian kekuasaan untuk memban¬ 
gun Indonesia tanggung renteng. 

Bagimana 74 tahun Presiden dan Wakil 
Presiden dipimpin hanya oleh satu suku dari 
714 suku di Indonesia. Itu adalah problam pal¬ 
ing serius. Maka; design politik kebangsaan 
dan multi kultur melalui: 1 ). Tanpa presidensial 
threshold. 2). Sistim pemilu Popular Vote (satu 
orang satu suara satu nilai) dianggati dengan 
Elektoral Collage (sistim distrik); 3). Sistim gili¬ 


ran Jawa luar Jawa atau Indonesia Timur, tengah 
dan barat; 4). Konsensus nasional untuk pem¬ 
bagian kekuasaan dan struktur anggaran nasi¬ 
onal; 5). Meninggalkan desentralisasi simetris 
ke desentralisasi asimetris, karena setiap daerah 
memiliki gaya dan pola kepemimpinan serta 
adat istiadat yang berbeda. 

Itulah pekerjaan pelerjaan pemerintah yang 
sesungguhnya untuk memantapkan politik leb- 
angsaan untuk ratusan tahun yang akan datang. 

Kecenderungan hari ini adalah design poli¬ 
tik menguntungkan satu suku dan tercipta 
kultus budaya dan suku, semakin haus akan 
kekuasaan, makin rakus dan sombong sehingga 
merendahkan harkat dan martabat suku-suku 
lain sebagaimana terjadi pada hari ini. 

Saya meminta saudara Negara tidak meny- 
alagunakan otoritas negara untuk menjastifikasi 
tindakan rasisme dengan kriminalisasi terhadap 
rakyat Papua yang protes baik di Manokwari, 
Sorong, Jayapura dan hampir semua penjuru 
Propinsi Papua dan Papua Barat. 

Tindakan rasialisme itu tindakan yang 
menyerang dan merendahkan martabat setiap 
individu. Karena itu ketika orang Papua dika¬ 
takan Monyet dan Gorila, tentu memancing 
reaksi individu yang ras, warna kulit dan etno 
biologis yang sama sebagai bangsa Papua mel- 
anesia. Karena itulah tindakan perlawanan atau 
anti rasial muncul secara spontanitas oleh setiap 
individu di Papua. 

Jadi, tidak ada aktor yang mengarahkan, 
menuntutn dan memimpin. Pemerintah men¬ 
dorong proses hukum terhadap rakyat Papua, 
maka sudah dipastikan kriminalisasi dan keti- 
dak adilan. 

Sebagai aktivis kemanusiaan yang secara in¬ 
dividu pernah menangani lima belas ribu kasus 
di Indonesia, pernah mengunjungi 34 Propinsi 
di Indonesia meneliti dan melihat lebih dari 400 
Kabupaten/Kota, sangat memahami tipologi ka¬ 
sus, sehingga mudah memperkirakan perlawa¬ 
nan besar akan muncul dan fragmentasi suku, 
agama, antar golongan akan makin mengkristal. 

Dalam konteks sosiologi konflik, rasialisme 
muncul sebagai isu yang timbul tenggelam (re- 
curent issues). Di Negara lain, perlawanan ter¬ 
hadap rasialisme, senophobia dan anti semistik 
adalah perang tanpa titik akhir (infinity war). 
Itu yang harus dicamkan. 

* Penulis adalah Aktivis Kemanusiaan asal Pap¬ 
ua dan Mantan Komisioner Komnas HAM RI 


Lelemuku. com 

Diterbitkan oleh CV. Batlax | Akta Notaris : Joni Sabono No : 32 tanggal 29 Agustus 2017 | NPWP : 82.895.393.5-941.00 | SIUP : 266/8101/P. 
Mik/XI/20i7 | TDP : 81013460332 

PEMBINA Drs. Nikodemus Batlayeri, Jack Sobuber, S.Kom PENANGGUNG JAWAB | PEMIMPIN PERUSAHAAN Albert Batlayeri PEMIMPIN REDAKSI 
Laura Sobuber STAF REDAKSI Lamek Ngilawana, Niko Lakafin, Aksamina Masela, Eva Bembuain, Anna Aurmatin. KONTRIBUTOR Ade Nasti (Sumut); 
Ari. S, Ashari Bharaduta, Dian Agustina (Jakarta); Samuel. M (Jatim); Anton, (Kalbar); Irwan (Kalteng); Fadly Syarif, Arman, Muhammad Akbar (Sulsel); Ricky 
Lodar (Papua) WEBMASTER | DESAIN Tim Batlax KEUANGAN | IKLAN Laura Sobuber SIRKULASI | PEMASARAN Roy Marten Cianghit 


ALAMAT REDAKSI Jalan Wolter Monginsidi no 02 , RT 03 , RW 04 , Saumlaki, Tanimbar Selatan, 97464 Kepulauan Tanimbar. Maluku, Indonesia 
REKENING : Bank Rakyat Indonesia (BRI), 0643 - 01 - 013296 - 53-3 atas nama CV Batlax EMAIL redaksi@lelemuku.com SMS/WA PENGADUAN 
081343199624 SMS/WA REDAKSI/IKLAN : 085254922161 



Setiap Staff Redaksi yang namanya tercantum disini telah dilengkapi Kartu Identitas dan Surat Tugas dalam menjalankan profesinya di lapangan. 

Dalam bertugas wartawan Lelemuku.com berhak menolak dan dilarang menerima serta meminta imbalan berupa apapun dari narasumber. 

Redaksi Lelemuku.com menerima kiriman informasi benma keeiatan masyarakat, lavanan nublik. berita, artikel, kritik, saran dan sebasainva melalui Email. Facebook. Twitter. SMS dan WA redaksi. 




www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 




















SAMBUNGAN 


26 AGUSTUS 2019 



Wabup... 

tari kolosal berjudul “Satu Indone- 
siakuyang dibawakan oleh sebanyak 
100 orang penari siswa-siswai Negeri 
1 Wermaktian dalam rangka mer¬ 
ayakan Hari Ulang Tahun (HUT) 
Kemerdekaan Negara Republik In¬ 
donesia (RI) ke-74 Tahun 2019 yang 
dibagikan melalui media sosial. 

Selain itu, ia menambahkan jika 
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
Tanimbar melalui usulan dari Di¬ 
nas Cipta Karya juga telah mem¬ 
perjuangkan pembangunan jalan di 
Seira dari perkampungan di Desa 
Kamatubun ke arah bagian selatan 
kurang lebih 8 kilo meter berhada¬ 
pan langsung dengan Pulau Yayaru 
guna membuka akses jalan di pulau 
tersebut yang dapat menarik banyak 
kunjungan para wisatawan. 

“Masyarakat disana menging¬ 
inkan adanya even besar berupa 
pertunjukkan tarian kolosal yang 
menghadirkan ribuan orang di 
pulau itu dalam rangka promosi 
tujuan wisata di Kepulauan Ta¬ 
nimbar. Terhadap pulau itu sendi¬ 
ri kita harus mempromosikannya 
karena untuk wisata bahari di 
Tanimbar itu sangat bagus,” tutup 
putra terbaik asal Pulau Seira itu. 

Pulau Yayaru merupakan jenis 
pulau karang kecil dengan ham¬ 
paran pasir putih yang memben¬ 
tang diatas pulau dengan luas ku¬ 
rang dari 2000 m2 tersebut. Guna 
mendatangi pulau yang berjarak 
kurang lebih 8 kilometer dari Ka¬ 
matubun ini, satu-satunya sarana 
transportasi adalah kapal cepat yang 
memakan waktu tempuh dari Kota 
Seira, ibukota kecamatan terse¬ 
but, kurang lebih 20 menit. (L01) 

Yohana... 

Lefaan juga mengungkapkan se¬ 
lain melakukan kunker guna pen¬ 
canangan Tanimbar sebagai Ka¬ 
bupaten Layak Anak (KLA) yang 
merupakan sistem pembangunan 
yang menjamin pemenuhan hak 
anak dan perlindungan khusus anak 
yang dilakukan secara terencana, 
menyeluruh, dan berkelanjutan. 
Menteri yang akrab disapa dengan 
panggilan Mama Yo juga akan melu¬ 
angkan waktu bersama rombongan 
untuk mengunjungi dan menikmati 
indahnya pesona alam Kepulauan 
Tanimbar di salah satu destinasi 
wisata yang sering dikunjungi oleh 
para wisatawan mancanegara, yaitu 
Pulau Matakus yang terletak di Ke¬ 
camatan Tanimbar Selatan (Tansel). 

Ia pun berharap kunker dari men¬ 
teri dan guru besar perempuan per¬ 
tama dari Papua itu dapat berjalan 
dengan lancar dan sukses, terlebih 
khusus komunikasi yang sangat baik 


OMK... 

wibawa dan mandiri. 

“Saya patut memberikan apresiasi 
terhadap setiap kegiatan yang telah 
dilakukan OMK Stasi St Mathias 
Saumlaki yang sudah turut mem¬ 
berikan warna dan membangkitkan 
semangat serta kreatifitas Orang 
Muda Katolik untuk terus terlibat 
dalam setiap proses pembangunan 
di daerah ini,” paparnya. 

Selanjutnya Ketua Panitia, Bilton 
Pellondou, S.STP mengatakan pi¬ 
haknya mengadakan eberapa kegia¬ 
tan yang dilaksanakan adalah Lom¬ 
ba Rangking 1 pada Selasa (20/8), 
Paduan Suara Remaja pada Kamis 
(23/8), Paduan Suara Dewasa pada 
Jumat (23/8) dan Kreasi Tarian 
Pennyembahan pada Sabtu (24/8). 

“OMK melalui panitia ingin 
melakukan sebuah kegiatan yang 
lebih produktif dan pastinya mem¬ 
punyai output positif bagi umat dan 
gereja dimana pengetahuan iman 
umat tetap terus bertumbuh di ten¬ 
gah perkembangan jaman yang bisa 
menggerus iman umat gerejani,” 
paparnya. 

Lomba-lomba ini diikuti oleh per¬ 
wakilan 14 rukun di stasi sekitar, 
diantaranya Stasi Maria Bintang 
Laut, Stasi Paulus, Stasi Maria Mar- 
garetha Alaqoaue, Stasi Aloysius 
Gonzaga, Stasi Yoseph, Stasi Maria 
Mediatrix, Stasi Tarsisius, Stasi 
Kristoforus, Stasi. Angela Marici, 
Stasi Theresia, Stasi Yohanis Pem- 
baptis, Stasi Petrus, Stasi Fransiscus 
Asisi dan Stasi Ignasius. 

Pellondou menjelaskan berbagai 
lomba yang digelar di halaman ge¬ 
reja itu dirancang untuk melibatkan 
para remaja gereja guna menana¬ 
mkan pengetahuan tentang imani 

dan aktif dari Pemerintah Kabupat¬ 
en (Pemkab) Tanimbar dan Kemen 
PPPA yang sudah terjalin dapat ter¬ 
us dipertahankan demi mewujud¬ 
kan Tanimbar layak anak yang ses¬ 
uai dengan Undang-Undang (UU) 
yang berlaku untuk mempercepat 
terwujudnya Indonesia Layak Anak 
(IDOLA) pada tahun 2030, melalui 
sistem pembangunan berbasis hak 
anak dalam bentuk kabupaten atau 
kota layak anak di seluruh Indonesia. 

“Ibu menteri Yohana selalu mem¬ 
berikan pesan supaya ada komunikasi 
dari daerah ke pusat, apa saja kebu¬ 
tuhan-kebutuhan yang perlu untuk 
diperhatikan. Seperti pesan Presiden 
Joko Widodo, negara harus hadir di 
tengah-tengah masyarakat hingga ke 
pelosok kampung-kampung, maka 
kunjungan pada ibu menteri ini bu¬ 
kan saja di kota kabupaten tetapi akan 
ke kampung-kampung,” tutupnya. 

Sementara itu di kesempatan yang 
berbeda, Ketua Tim Penggerak 


Lomba rangking 1 yang dilak¬ 
sanakan pada Selasa (20/08/2019) 
untuk pemenang lomba tingkat Se¬ 
kolah Dasar (SD) dengan soal atau 
pertanyaan seputar warta liturgi 
dan alat-alat misa perayaan ekaris- 
tik diraih oleh Titi Dumatubun dari 
rukun Sta. Maria Bintang Laut, pe¬ 
menang tingkat Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) dengan soal seputar 
Alkitab tentang Nabi Nuh, Abraham 
dan Yesus diraih oleh Nata Mel- 
sasail dari rukun St. Ignasius dan 
pemenang tingkat Sekolah Menen¬ 
gah Atas (SMA) dengan pertanyaan 
seputar katekese atau pendalaman 
iman tentang rosario, tata perayaan 
ekaristik dan hati kudus Yesus diraih 
oleh Yohanis B. Lermatin dari rukun 
Sta. Maria Margaretha Alaqoque. 

Pemenang lomba paduan suara 
remaja yang dilaksanakan pada 
Rabu (21/08/2019) diraih oleh 
rukun Sta. Angela Marici sebagai 
juara I, rukun St. Yoseph sebagai 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan 
Keluarga (TP-PKK) Tanimbar, Joice 
M. Fatlolon Pentury, SP mengung¬ 
kapkan dukungannya dalam pen¬ 
canangan KLA di Tanimbar oleh 
Menteri Yohana Susana Yembise. 

“Kami mendukung untuk pencanan¬ 
gan KLA di Kepulauan Tanimbar dan 
sangat memberikan respon yang posi¬ 
tif terhadap kedatangan ibu ment¬ 
eri,” kata dia pada Minggu (12/8). 

Joice berharap iven yang membang¬ 
gakan masyarakat Bumi Duan Lolat itu 
tidak hanya menjadi formalitas belaka 
tetapi benar-benar akan terwujud melalui 
implementasinya guna menyiapkan kelu¬ 
rahan layak anak, sekolah ramah anak 
dan puskesmas ramah anak yang mas¬ 
ing-masing terdapat di 80 desa, 1 kelurah¬ 
an dan 5 dusun di daerah tersebut 

“Semoga terwujud mulai dari 
kelurahan Saumlaki sebagai KLA 
dan akan berkembang ke seluruh 
desa hingga secara keseluruhan Ka¬ 
bupaten Kepulauan Tanimbar boleh 


bagai juara III dan untuk kategori 
paduan suara dewasa diraih oleh 
rukun St. Yoseph sebagai juara I, 
rukun St. Tarsisius sebagai juara II 
dan rukun St. Yohanis Pembaptis 
sebagai juara III. 

Kemudian pemenang lomba kreasi 
tarian penyembahan dengan lagu 
pilihan Mamkot Yesus atau memu¬ 
ji Tuhan dan Amo Mswaluk atau 
Tuhan terimalah persembahan di¬ 
menangkan oleh rukun St. Yohanis 
Pembaptis sebagai juara I, rukun 
St. Fransiscus Asisi sebagai juara II 
dan rukun St. Yoseph sebagai juara 
sebagai juara III. 

Selain itu juga panitia memberikan 
hadiah kepada rukun yang dinilai 
aktif mengikuti setiap mata lomba, 
yaitu rukun St. Tarsisius dan rukun 
St. Yoseph serta penghargaan kepa¬ 
da masing-masing pendukung aca¬ 
ra, diantaranya CV. Rerebain Kon¬ 
struksi, Manna Caffe, PT. Kalwedo 
Kidabela dan Lelemuku.com. (L02) 

disebut sebagai KLA,” harapnya. 

Berikut agenda Menteri Yembise di 
Tanimbar, diantaranya menghadiri 
upacara penyambutan dan komit¬ 
men Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Perlindungan Perempuan dan Anak 
(UPTDPPA) oleh Bupati Tanimbar, 
Petrus Fatlolon, SH., MH, sosial¬ 
isasi industri rumahan dan jamuan 
makan malam di kediaman bupati 
pada Selasa (27/8). Dilanjutkan kun¬ 
jungan ke sekolah ramah anak dan 
puskesmas layak anak untuk melaku¬ 
kan penandatangan prasasti, pusat 
oleh-oleh Dewan Kerajinan Nasion¬ 
al Daerah (Dekranasda) Tanimbar 
dan acara puncak pencanangan dan 
komitmen KLA pada Rabu (28/8). 

Menteri juga akan lakukan anjang¬ 
sana ke tempat kerajinan khas daerah 
di Desa Matakus dan sosialisasi ten¬ 
tang Kekerasan Dalam Rumah tangga 
(KDRT) bersama para tokoh agama 
pada Kamis (29/8) serta kembali 
ke Jakarta pada Jumat (30/8). (L01) 


Pajman... 

Namun dengan adanya aplikasi terse¬ 
but dengan hanya menggunakan tele¬ 
pon genggam, masyarakat sudah bisa 
menyampaikan aduan yang sesuai den¬ 
gan Perbud no 26 tahun 2019 tentang 
pengelolan penanganan pengaduan 
masyarakat pada tanggal 7 Agustus lalu. 
“Hal ini tentu menjadi sebuah langkah 
strategis dalam mendorong implemen¬ 
tasi penyelenggaraan pelayanan publik 
di bidang perizinan dan fasilitas pena¬ 
nam modal, karena memfokuskan pada 
peningkatan kapasitas SDM dalam pe¬ 


layanan publik dan pengawasan mas¬ 
yarakat sebagai suatu sisim pemerintah 
yang baik,” kata dia. 

Wabup berharap dengan diber¬ 
lakukannya Perbup Nomor 26 Ta¬ 
hun 2019 dan pengaktifan aplikasi 
call center itu maka kapasitas dan 
kemampuan SDM akan semakin 
meningkat serta tidak ada lagi ham¬ 
batan dalam mewujudkan cita-cita 
bersama demi terselenggaranya pe¬ 
layanan perizinan yang cepat dan te¬ 
pat juga berjalan dalam koridor yang 
tepat, mengikuti dinamika peruba¬ 


han dengan tetap berpegang teguh 
pada penyelenggaraan pemerintah 
yang bersih, transparan, akuntabel, 
efektif dan efisien. “Optimalkan ke¬ 
giatan ini untuk mendorong pening¬ 
katan percepatan pelayanan perizinan 
di Tanimbar menjadi semakin baik 
dan optimal. Semoga kegiatan ini 
dapat memberikan dampak positif 
dalam upaya kita memberikan pe¬ 
layanan yang terbaik kepada mas¬ 
yarakat,” harapnya. 

Selanjutnya Kepala Seksi Kebija¬ 
kan dan Penyuluhan Layanan Dinas 


Penanaman Modal dan PTS, Chris- 
tina Thedea Alwer, S.Sos menutur¬ 
kan dasar pelaksanaan kegiatan itu 
merupakan salah satu tahapan im¬ 
plementasi dalam proyek perubahan 
yang dibuat peserta diklat kepemi¬ 
mpinan tingkat IV angkatan XXIII 
Tahun 2019 Maluku dari Dinas 
Penanaman Modal dan PTSP. 

“Meningkatkan efektifitas dan efisien¬ 
si pelayanan perijinan daerah yang 
akuntabel dan transparan dalam rang¬ 
ka otonomi daerah yang mandiri dan 
bertanggungjawab,” kata dia. (L02) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
















12 jfcLelemuku 


26 AGUSTUS 2019 


PERISTIWA 


Berita Hoax Jadi Penyebab Kerusuhan di Tanah Papiui 



SURABAYA - - Ketua Ikatan Kelu¬ 
arga Besar Papua Surabaya (IKBPS) 
Peter Frans Rumaseb menyebut, 
berita hoaks yang beredar liar di 
masyarakat menjadi salah satu 
penyebab perpecahan mulai dari 
kabar perusakkan bendera merah 
putih berakibat penghinaan ber¬ 
nada rasisme ke mahasiswa Papua, 
serta foto provokatif tewasnya ma¬ 


hasiswa yang memicu pada unjuk 
rasa berujung ricuh di beberapa 
kota di Tanah Papua.“Untuk yang 
kesekian kalinya berita hoaks, telah 
mengusik perdamaian kehidupan 
berbangsa,” ujar Peter dalam ket¬ 
erangan tertulisnya, Sabtu (24/8) 
Dia juga mengimbau agar warga 
tidak terprovokasi dengan beri¬ 
ta-berita bohong yang menyebar 


di media sosial. Selain itu, dia me¬ 
minta warga tak perlu khawatir 
dengan kondisi mahasiswa Papua 
di Jawa Timur (Jatim) sebab mer¬ 
eka dalam kondisi aman. “Kita di 
Surabaya aman. Anak-anak kuliah 
di sini aman, tidak ada masalah. 
Tidak usah khawatir, tidak perlu 
khawatir yang berlebihan,” katanya 
Tindak Pelaku Rasisme 
Kabid Humas Polda Jatim Kombes 
Frans B arung Mangera menya¬ 
takan, pihaknya turut mengejar 
pelaku ujaran rasis ke mahasiswa 
Papua di Asrama Papua Surabaya, 
khususnya yang terekam dalam vid¬ 
eo viral beberapa waktu belakangan 
itu. Sejauh ini sudah ada 12 orang 
yang diperiksa perihal tersebut. 
“Ormas dan sipil sudah diperiksa 5 
lagi. Jadi sudah 12 orang saksi yang 
kita periksa,” tutur dia. 

Barung menyebut, pihaknya akan 
bergerak cepat menuntaskan ka¬ 
sus dugaan rasisme itu. Sebab da¬ 
lam waktu dekat ini pihaknya akan 
umumkan tersangka termasuk para 
terduga pelaku yang disinyalir mer¬ 


upakan anggota TNI. Lanjut Barung, 
mereka telah diserahkan sepenuhn¬ 
ya kepada POM TNI. Pihaknya dan 
TNI akan melakukan koordinasi da¬ 
lam pengusutan ujaran rasis tersebut. 
“Kalau TNI mungkin bisa (tanya) ke 
Kapendam (informasinya),” jelasnya. 

Menanggapi desakan sejumlah pi¬ 
hak, Kepala Kantor Staf Kepreside¬ 
nan Moeldoko menyebut, Presiden 
Jokowi telah meminta Kapolri Jen¬ 
deral Tito Karnavian dan Panglima 
TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk 
menindak tegas oknum aparatnya 
yang bertindak rasis terhadap maha¬ 
siswa Papua di Jatim dengan sanksi 
tegas secara hukum. “Presiden ke¬ 
marin juga sudah menyampaikan 
kepada Panglima, kalau memang 
ada aparatnya yang nyata-nyata 
melakukan hal seperti itu (rasis), 
tindak, enggak ada alasan,” kata Mo¬ 
eldoko di Jakarta, Kamis (22/8). 

Unjuk rasa berujung kerusuhan di 
Tanah Papua sendiri terjadi dibe- 
berapa kota besar di Papua dan Pap¬ 
ua Barat diantaranya Manokwari, 
Sorong, Fakfak dan Timika (L01) 


Diantara Minta Maaf, Dialog, Tambah Pasukan dan 


JAKARTA - Presiden Joko Wido- 
do (Jokowi) menyatakan dirinya 
selalu memantau perkembangan 
situasi keamanan di Tanah Papua 
dan ingin kondisi yang merugikan 
semua pihak ini kembali pulih. 

“Saya terus mengikuti perkem¬ 
bangan yang ada di Tanah Papua 
dan alhamdulillah situasi sudah 
berjalan normal kembali. Permint¬ 
aan maaf sudah dilakukan dan ini 
menunjukkan kebesaran hati kita 
bersama untuk saling menghor¬ 
mati, untuk saling menghargai se¬ 
bagai saudara sebangsa dan setanah 
air,” ujar Presiden di Istana Negara 
Jakarta pada Kamis (22/8). 

Ia berjanji akan bertindak tegas 
dan tuntas dalam peristiwa yang 
memicu kericuhan di Papua. 

“Saya juga telah memerintahkan 
kepada Kapolri untuk menindak 
secara hukum tindakan diskrim¬ 
inasi ras dan etnis yang rasis 
secara tegas. Ini tolong digaris¬ 
bawahi,” kata dia. 

Jokowi selanjutnya akan melak¬ 
sanakan pertemuan dengan para 
tokoh Tanah Papua guna mencari 
titik temu penyelesaian masalah dan 
peningkatan pembangunan daerah. 

“Minggu depan saya juga akan 
mengundang para tokoh dari Papua 
dan Papua Barat, baik tokoh adat, 
tokoh masyarakat, tokoh agama, 
untuk datang ke Istana berbicara 
masalah percepatan kesejahteraan 
di Tanah Papua,” ujar dia. 

Sementara itu Direktur Lembaga 
Penelitian Pengkajian dan Pengem¬ 
bangan Bantuan hukum (LP3BH) 
Manokwari Yan Christian Wari- 
nussy mengatakan kasus penghi¬ 
naan atau rasis ke mahasiswa Papua 
yang terjadi di Surabaya merupa¬ 
kan hal serius yang harus disele¬ 
saikan oleh Jokowi. 

“Jadi demo yang terjadi di Ma¬ 
nokwari dan beberapa kota di Pap¬ 
ua Barat dan Papua merupakan 
akumulasi dari persoalan di Tanah 



Papua s e 
daklah menggunakan pendekatan 
dengan cara instan seperti yang 
dilakukan oleh tiga utusan presiden 
yaitu Menkopolhukam, Panglima 
TNI dan Kapolri tapi dengan cara 
dialog,” ujar dia. 

Sementara guna menurunkan 
tensi sosial yang masih melan¬ 
da,Mendagri Tjahjo Kumolo ber- 
inisiatif mempertemukan Guber¬ 
nur Jawa Timur, Khofifah Indar 
Parawansa, Gubernur Papua Lukas 
Enembe dan Gubernur Papua Barat 
Dominggus Mandacan di Surabaya 
atau Malang. Dikatakan waktu per¬ 
temuannya pada akhir Agustus. 


maafkan, para gubernur 
diminta untuk bertemu dan berdi¬ 
alog dengan mahasiswa Papua yang 
berada di kota tersebut. Khofifah 
sebelumnya sudah menepon En¬ 
embe untuk meminta maaf atas 
insiden berbau rasialisme di asrama 
mahasiswa Papua di Surabaya dan 
Malang 

Sebab Akibat 

Dalam 7 hari terakhir, kerusuhan 
di beberapa kota terjadi sebagai im¬ 
bas dari pengepungan asrama ma¬ 
hasiswa Papua di Surabaya. Mulai 
dari dibakarnya Kantor DPRD di 
Manokwari, perusakkan Fasilitas 


Blokir Internet 

Bandara DEO Sorong, pembakaran 
pasar di Fakfak dan perusakkan 
bangunan di Timika. Sementara 
hampir seluruh ibukota kabupaten 
termasuk Jayapura, dilaksanakan 
unjuk rasa yang berlangsung damai. 

Aksi protes di Papua ini ditangga¬ 
pi Menko Polhukam Wiranto den¬ 
gan menambah jumlah personel 
Polri ke Papua dan Papua Barat. Tu¬ 
juannya untuk mengamankan ob¬ 
jek vital. Salah satu yang ditugaskan 
adalah Brimob dari Polda Sulawesi 
Selatan yang berjumlah dua kompi, 
atau setara 200 orang. 

Menurut Kabag Penum Divisi 
Humas Polri Kombes Asep Adi Sa¬ 
putra berdalih penambahan aparat 
sangat beralasan. “Kami tidak boleh 
underestimate, tapi overestimate, 
tidak boleh meremehkan situasi 
yang ada. Ada hal yang tidak bisa 
kami prediksi,” kata Asep di Mabes 
Polri, Kamis (22/8). 

Satu hal lain yang dilakukan pe¬ 
merintah untuk meredam gejolak 
di Papua dan Papua Barat yang 
sekaligus membuat pernyataan Jo¬ 
kowi tak terasa manfaatnya adalah 
memperlambat dan bahkan mem¬ 
blokir sama sekali akses internet. 

Pemblokiran total dilakukan Rabu 
(21/9) hingga waktu yang tidak di¬ 
tentukan. 

Plt Kepala Biro Humas Kem- 
kominfo Fernandus Setu menga¬ 
takan pemblokiran dilakukan guna 
mempercepat proses pemulihan 
situasi keamanan dan ketertiban 
di Papua, tanpa menjelaskan leb¬ 
ih lanjut apa kaitan antara pem¬ 
blokiran dengan upaya percepatan 
pemulihan yang dimaksud. 

Namun, Fernandus menyatakan 
pemblokiran ini atas rekomen¬ 
dasi polisi setelah melihat situasi 
di lapangan. Sementara menurut 
polisi, kerusuhan di Papua itu 
disebabkan karena tersebarnya 
hoaks mengenai kata-kata yang 
kurang etis melalui internet. (L01) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 




















